


ONUS DISTRO LINUX: 


Ilmukomputer September 2006 & DeLi Linux 0.7 


UTAMA 





[30] 


Wireless dari Wajan 


Layanan DNS Dinamik pada Server Web 
Manajemen Pengetahuan dan Pustaka Digital 





PRAKTIK INSTAN 
[44] 


ALTERNATIF 


NETWORKING, SYSTEM ADMINISTRATION, AND MORE 








tato at a The Frink 
Language 2006 


rox. 1.5) 


Lengkap untuk 
kebutuhan sehari-hari 


Nosilci emak 
klasik 


Permainan 


Super Mario Clone FX 0.99 





Pemiogramanbenbasis 


PY NON Kallimadnos 1.1 


BEFORE 

— Ubah nama 
browser 
Internet | 


TaoRanamker 0,7 


Manajemen 


kumpulan wlan Time 
vVlovisD3 0.1.5 


© 





Li 
= 
— 


Pemimpin Umum 
Pemimpin Redaksi 
Redaktur Senior 


Redaktur Ahli 


LINUX 





Mario Alisjahbana 
Rusmanto Maryanto 
Anton R. Pardede, 
Effendy Kho 

Budi Rahardjo, 


| Made Wiryana, 
Michael S. Sunggiardi 
Staf Redaksi E. Wiryadi Salim, 
Supriyanto 
Sidang Redaksi Bonifacius S. Ryanto 
Kontributor Noprianto 
Produksi Renny Fitriastuti 
Sekretariat Evawani Utami Putri 


Alamat 
Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 
Telepon: (021) 315-3731 
Faksimili: (021) 315-3732 
E-mail: redaksi@infolinux.co.id 


TATA LETAK & DESAIN 
Abdul Gofur 
Lely Yulaena 
Ria Canseria 


IKLAN, PROMOSI & KERJA SAMA 


Manajer 
Thomas Hendra Waskita 


Staf 
Imam Ariyanto 
Indran B. Sapto 
Meladi Krisbiono 


SIRKULASI 


Purwaluyo 


Alamat 

Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP 

Kawasan Industri Pulogadung 
Jakarta 13930 

Telepon: (021) 4682-6816, 461-6779 
Faksimili: (021) 4682-6817 
Untuk berlangganan atau pemesanan edisi-edisi sebelumnya 

lihat halaman 81 


KEUANGAN 


Deetje Monoarfa (Manajer) 


PENERBIT 


PT InfoLinux Media Utama 


PENGETAK 
PT Dian Rakyat, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Semua tip yang ada di dalam majalah ini gunakan atas risiko 
Anda sendiri. Kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan 
data atau kerusakan pada komputer, alat-alat, atau software 
yang Anda miliki ketika menggunakan tip atau saran. 
Linux merupakan trademark terdaftar dari Linus Torvalds. 
Linux di sini adalah pemendekan dari GNU/Linux. 
Semua trademark lainnya merupakan 
hak masing-masing pemiliknya. 


INI SJ IN IE InfoLINUX diterbitkan bulanan oleh Pinpoint 
PUBLICATIONS Publications. Pinpoint Publications juga mener- 
bitkan majalah bulanan PC Media, tabloid dwi-mingguan PC 
Mild, Buku Mini PC Media, dan Buku Mini InfoLINUX. Dila- 
rang mereproduksi seluruh atau sebagian materi di media ini 
dalam bentuk dan dengan tujuan apapun tanpa izin. Pinpoint 
Publications tidak terafiliasi dengan perusahaan atau produk 
yang dimuat di InfoLINUX. Semua anggota redaksi InfoLINUX 
tidak memiliki investasi pada perusahaan atau produk yang 
dimuat. Hasil ulasan dan tes yang dimuat di InfoLINUX tidak 





EDITORIAL 


SEMANGAT 
SALING MEMBAGI 


Linux berkembang pesat menjadi besar dan popular seperti 
sekarang ini karena besarnya semangat saling membagi 
sesama pengguna komputer. Semangat saling membagi ini 
telah lama ada di dunia teknologi informasi dan komunika- 
si. Komputer-komputer dari berbagai penjuru dunia dapat 
saling berkomunikasi karena para pembuat program saling 
membagi rumusan yang dinamakan protokol Internet. 
Selain untuk gotong-royong menyambungkan komputer 
dan peralatan jaringan lainnya, Internet telah melahirkan 
banyak karya hebat hasil lanjutan dari saling membagi, mi- 
salnya IKC (ilmukomputer.com) dari Indonesia. 

IKC menyediakan fasilitas pendidikan secara elektroni 
atau e-learning berbasis web dan CD-ROM. Banyak pengguna komputer di Indo- 
nesia yang membagi ilmunya melalui IKC dengan semangat kebersamaan tinggi. 
Untuk menghargai karya cipta berupa buku dan dokumen untuk belajar ICT itu, 
kami menjadikan IKC terbaru sebagai dasar DVD InfoLINUX edisi ini. Pertimba- 
ngan lainnya, IKC terbaru versi September 2006 ini berbasis distro Linux Live-CD. 
Sedangkan, CD IKC versi-versi sebelumnya menggunakan aplikasi web berbasis 
MS Windows. 

Semangat saling membagi bukan berarti tidak menghasilkan rezeki. Konsep 
membagi atau sharing ini telah menghasilkan banyak orang yang sukses di bidang- 
nya. Di tingkat dunia kita mengenal nama Linus Torvalds yang membagi kode ker- 
nel Linux pada 1991, Tim Berners-Lee yang menyebarkan protokol WWW pada 
1989, dan Richard Stallman yang membagi banyak kode program dari projek GNU 
atau FSF (Free Software Foundation) pada 1984. Di Indonesia kita mengenal Onno 
W. Purbo dengan konsep membagi isi hard disk, Romi Satria Wahono pendiri IKC, 
dan lain-lain. 

Tidak hanya kode program dan dokumen saja yang dapat dibagi atau dibuka 
untuk kepentingan bersama. Selain www dan html, beberapa standar file yang ter- 
buka telah dimanfaatkan oleh hampir semua pengguna komputer, misalnya OGG 
dan AAC sebagai format file musik, MP4 sebagai format video, JPG dan PNG se- 
bagai format gambar raster, dan SVG sebagai format gambar vektor. 

Saling membagi atau membuka kode juga bukan berarti tidak ada bisnis. Semua 
vendor besar dunia mendukung konsep membagi, meskipun belum tentu mendu- 
kung gerakan free/open source software seratus persen. Sekadar contoh, IBM telah 
membagi kode programnya untuk kernel Linux, SUN Microsystems membagi kode 
programnya untuk OpenOffice.org, dan sebagainya. A 





je Rusmanto Maryanto [rus @infolinux.co.id] 


REDAKSIONAL E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 
CD BERMASALAH E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127 


terkait dengan iklan atau hubungan bisnis perusahaan atau 
produk tersebut dengan InfoLINUX. Kecuali disebutkan, tes 
dilakukan InfoLINUX pada produk dan layanan yang tersedia 
pada saat ini. 


PCMedia #LINUX Gt 


BERKONTRIBUSI NASKAH submissions@infolinux.co.id atau redaksi@infolinux.co.id 

ALAMAT ADVERTISING E-mail: iklan@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 105-107 
MAILING-LIST PEMBACA pembaca@infolinux.co.id, Pendaftaran: pembaca-subscribe@infolinux.co.id 
BERLANGGANAN ATAU PEMESANAN EDISI-EDISI SEBELUMYA 

E-mail: sirkulasi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 4682-6816, 461-6779, Faksimili: (021) 4682-6817 





www.infolinux.web.id INFOLINUX = 11/2006 3 


INDEKS 


LINUX 


Edisi 11/2006 














Software 
[23] Jasmine 0.0.3 
[23] Visual Paradigm for UML 







Game 
[24] FLAMEingo 2.3 
[24] Nikwi Deluxe 1.0 


Buku 

[25] Self-Service Linux: Mastering the Art of 
Problem Determination 

[25] SELinux by Example: Using Security 
Enhanced Linux 

[25] Edubuntu, Pedoman Praktis Linux untuk 

Pendidikan 


Software Pilihan 
[26] The Frink Language 

[27] Faces 0.10.3 

[27] Kallimachos 1.1 

[27] Brasero 0.4.91 

[27] di 4.7 

[28] Greek Spelling dictionary 
[28] Mesk 0.2.1 

[28] Kmplayer 0.9.3 

[28] rTorrent 0.6.2 

[29] SMS Server Tools 2.2.9 

[29] Super Mario Clone FX 0.99.2 
[29] TabRenamizer 0.7 

[29] vMovieDB 0.1.5 











































Utama 
[30] Linux di Dunia Desktop 


Alternatif 


[38] Integrasi Proses Bisnis dengan Open 
Source ERP 

















Bisnis 
[42] Migrasi Radikal ke Linux 


Praktik Instan 
[44] Server Komplit SUSE Linux (2) 














Description | Technical Data | Dependencies ‘Version « 









gce - The GNU G Compier and Support Files 









Solusi 
[48] Problem Bt878 TV Card di Linux 


















































































[3] Editorial [12] Budi Rahardjo: HaKI Digital 
(14) Michael S. Sunggiardi: Jaringan [50] Komunitas 
[4] Indeks Internet murah 
Tutorial 

Aktual dan Profil [16] Surat Anda [52] Melengkapi Shell Script dengan Progress 
[6] Kontroversi di Tubuh Debian Bar (3) 
[7] Benarkah Mozilla Firefox Ternyata Tidak Hardware [58] Bekerja dengan Partisi di Linux 

Free? [19] ASUS GigaX 2024 [64] Layanan Web Server dengan DNS dari 
[7] Profil: Bangbang Ahmad, Terkesan (19) Planet 802.11g Wireless LAN Access DynDNS 

dengan Stabilnya Linux Point [67] KnowledgeTree-Knowledge 
[8] Banyak Migrasi Dilakukan Diam-diam [20] ASUS WL-500g Premium Management & Digital Library 
[8] Google Melirik Sistem Operasi Sun [20] Belkin N1 Wireless Router [72] Instalasi USB WLAN ZD1211 untuk 

OpenSolaris [21] D-Link DI-634M Wajanbolic e-goen 
[8] Munich Mulai Migrasi ke Linux [21] Prolink Hurricane 9300G Wireless [76] Remote Desktop Connection 
[9] MySQL Tidak Lagi Mendukung ADSL2+ Menggunakan FreeNX 

BerkeleyDB 
[9] Profil: Kamas Muhammad, Memandang Distro [78] Info Harga 

Linux Secara Fair [22] IlmuKomputer.Com September 2006 . 

(22) SUSE Linux Enterprise [80] Kuis InfoLINUX 

Opini Desktop 10 _ 

[10] I Made Wiryana: Sudahlah, Lebih Baik [82] Edisi Mendatang 


Buka-bukaan Saja 


4 11/2006 M INFOLINUX www. infolinux.web.id 


AKTUAL « PROFIL 


6 





Kontroversi di Tubuh Debian 


udah sekian lama, Debian sudah menjadi kesayangan komunitas Linux. Debian terke- 


nal akan pandangan moralnya yang kuat serta kodenya yang menakjubkan. Banyak 


distro-distro Linux penting, seperti Linspire, Knoppix, dan distro paling populer saat 
ini, Ubuntu, dibentuk dari Debian. 


Tapi, semuanya berubah. Saat ini, Debian 
menjadi distro bermasalah. Demi melancar- 
kan rilis Debian 4.0 “Etch”, sesuai jadwalnya 
pada 4 Desember 2006, dibentuklah sebuah 
grup dari para pengembang dan penggemar 
Debian yang bernama Dunc-Tank.org. 

Dalam sejarahnya, Debian memang 
seringkali sangat terlambat rilis sejak Debian 
1.2 yang dirilis hampir satu dekade yang lalu 
di tahun 1997. Nah, Dunc-Tank diciptakan 
untuk mempercepat pengembangan Debian. 

Anggota Dunc-Tank sendiri termasuk An- 
thony Towns, sang pemimpin Debian, Steve 
McIntyre, asisten dari Anthony, para pengem- 
bang terkemuka Debian Raphael Hertzog dan 
Joey Hess, dan pengembang Debian dan ker- 
nel Linux Ted Ts'o yang terkenal. 

Dengan organisasi Dunc-Tank, mereka 
berencanamenyelesaikanmisidenganmeng- 


adakan pengumpulan dana yang digunakan 


11/2006 E INFOLINUX 


sebagai dukungan finansial bagi pekerjaan 
para relawan untuk mengatur proses rilis 
Debian, agar mereka memberikan perhatian 
penuh terhadap pekerjaannya. Dan secara 
spesifik, grup ini bertujuan mengumpulkan 
dana cukup untuk membayar kedua manajer 
rilis, Steve Langasek untuk bulan Oktober 
dan Andreas Barth untuk bulan November, 
dengan rilis akhir diharapkan pada minggu 
awal Desember 2006. 

Namun, ternyata kehadiran organisasi 
ini mengarah kepencabutan posisi ketua 
Debian Project, Anthony Towns, karena po- 
sisinya sebagai anggota dewan Dunc-Tank. 

Adalah Denis Barbier, seorang pengem- 
bang Debian yang masih tergolong baru, 
melakukan klaim bahwa Anthony Towns 
telah membingungkan orang-orang bahwa 
Dunc-Tank didukung resmi oleh Debian 
Project. Oleh karenanya, Denis Barbier mende- 


sak melalui mailis pengambilan suara Debian 
untuk melakukan mosi pencabutan ketua 
Debian Project. Barbier langsung menerima 
banyak respond dari mosinya tersebut. 

Banyak dari respon tersebut memperde- 
batkan motivasi para pengembang Debian 
terhadap proposal permohonan dana yang 
dilakukan Dunc-Tank, karena selama ini ko- 
munitas Debian lebih dikenal akan kesukare- 
laannya mengembangkan Debian. 

Apalagi banyak perhatian menyatakan 
bahwa membayar para pengembang akan 
berakibat buruk bagi Debian. Sementara 
Ted Tso memberikan komentarnya dalam 
sebuah berita Linux.com, “Jika uang yang 
menjadi motivator setiap orang, maka me- 
reka tidak akan menerima pembayaran dari 
Dunc-Tank; mereka mungkin bisa mem- 
peroleh uang yang lebih banyak dengan 
melamar ke Google—atau Microsoft.” A 


www.infolinux.web.id 


benarkah Mozilla Firetox Ternyata 


Tidak Free? 


alaupun banyak yang beranggapan 
Wf browser Mozilla Firefox meru- 
pakan software yang open source dan 
free, namun sebenarnya Mozilla Firefox 


memang open source namun ternyata tidak 


keseluruhannya bebas. Dan Firefox bahkan 


tidak kompatibel secara legal dengan Debi- 


an Linux, salah satu distro Linux komunitas 
yang paling populer. 

Masalah ini hadir ketika memperta- 
nyakan apakah Debian dapat menggunakan 
nama Firefox untuk paket Mozilla Firefox 
yang disertakan dalam distro Linux-nya. 

Walaupun Debian dan distro-distro 
turunan Debian seperti Ubuntu Linux 
yang populer saat ini menyertakan Mozilla 
Firefox, namun mereka dasarnya tidak me- 
nyertakan logo Mozilla Firefox yang sebenar- 
nya (gaya rubah pada globe). Dan di sinilah 


halangan tersebut muncul. 








MSalah satu alasan banyak digunakannya 
Linux untuk kebutuhan server adalah sifatnya 
yang stabil dan tidak rentan akan virus. Salah 
seorang aktivis Linux yang bernama Bang- 
bang Ahmad (Ahmad), juga sangat mera- 
sakan akan hal itu. 

Saat kali pertama bekerja, Ahmad sangat 
terkesan dengan sebuah komputer tua yang 
digunakan sebagai server. “Pada saat kali 
pertama kerja, kebetulan sudah ada server 


www.infolinux.web.id 


Debian sangat berpegang teguh terhadap 
interpretasi apa yang disebut free software 
dan apa yang bukan, seperti yang dijelas- 
kan dalam Debian Free Software Guidelines 
(http://www.debian.org/social contract). 

Logo Firefox memiliki trademark, oleh 
karenanya Debian tidak menganggapnya 
bebas dan tidak akan menyertakannya 
sebagai bagian dari distronya. Mozilla sen- 
diri mengklaim bahwa penggunaan nama 
Firefox tanpa disertai brand resminya meru- 
pakan pelanggaran trademark. 

Selanjutnya, Mozilla mengklaim bahwa 
jika Debian melakukan patch apapun ter- 
hadap versi Firefox yang disertakan dalam 
distro-distro Debian, maka harus melalui 
persetujuan Mozilla terlebih dahulu. 

Semua hal tersebut bisa berarti bahwa 
nama Firefox akan dihapuskan dari wajah 
Debian dan demikian juga snapshop-snap- 
shoot-nya. 

Pengembang Debian Eric Dorland me- 
ngonfirmasikan melalui internetnews.com 
bahwa Debian akan mengubah nama Firefox 
dan rencana perubahan nama tersebut bisa 
selesai pada awal Oktober 2006. 

Masih belum diketahui nama apa yang 
akan digunakan Debian terhadap paket 
Firefox tersebut. A 


Profil: Bangbang Ahmad 
| Terkesan dengan Stabilnya Linux 


redhat 6.2 yang berfungsi sebagai mail 
server sekaligus sebagai Internet gateway 
dengan spesifikasi hardware (processor 200 
mmx, ram 32 MB, tanpa keyboard, mouse, 
dan monitor), dan berdebu tebal, yang 
menandakan jarang sekali disentuh manusia 
dan sekaligus menandakan kestabilan sistem 
yang sedang berjalan,” kenang Ahmad. 
Selain berurusan dengan dunia SysAdmin, 
Ahmad juga seorang web developer yang 


AKTUAL PROFIL 


banyak menggunakan aplikasi LAMP dalam 
pekerjaannya. “Selain pernah berurusan 
dengan dunia SysAdmin, saya juga pernah 
mengerjakan beberapa project berbasis web 
menggunakan aplikasi open source. Bebera- 
pa project yang pernah saya tangani dianta- 
ranya, sistem untuk penyaluran dana sosial, 
sistem untuk bagian HRD (HRIS), sistem in- 
ventory, sistem penerimaan dan pengasuhan 
pondok pesantren, dan sistem simpan-pin- 
jam bank syariah,” jelas Ahmad. 

Berikut harapan Ahmad. “Semoga sistem 
operasi Linux mulai banyak diajarkan di seko- 
lah-sekolah menegah dan dasar. Dengan ini, 
diharapkan akan semakin meluas penggu- 
naan Linux di Indonesia,” harap Ahmad. 

E-mail Ahmad: b4ngb4ng@gmail.com 


INFOLINUX ® 11/2006 





7 


AKTUAL®PROFIL 
banyak Migrasi Dilakukan Diam-diam | Munich Mula 


8 


ahukah Anda bahwa banyak implemen- 

tasi desktop Linux yang dilakukan rela- 

tif tanpa publisitas dalam jangka waktu 
yang lama. 

Pada tulisan Steven Deare dari ZDNet 
Australia mengenai proyek Kennards Hire 
untuk memigrasi seluruh infrastruktur IT 
miliknya ke Linux. 

Padahal proyek tersebut seharusnya bisa 
menjadi sebuah titik referensi sangat ber- 
guna bagi vendor-vendor seperti Novell dan 
Sun yang selalu mengatakan bahwa Linux 


sudah siap untuk desktop. 








Dan setelah proyek Kennard tersebut 
sudah terjadi, komponen desktop ternyata 
sudah selesai beberapa waktu yang lalu. Ke- 
napa beberapa pemasaran mesin tersebut 
tidak mengumumkan kepada dunia menge- 
nai gerakan yang dilakukan Kennard ini? 

Ternyata jawabannya adalah karena 
mereka menggunakan Fedora Core. 

Walaupun Fedora disponsori oleh Red 
Hat, proyek Fedora umumnya dijalankan 
oleh para relawan. Tanpa suara dari sebuah 
multinasional, migrasi Linux sebesar ini 
bisa terjadi tanpa diketahui dalam waktu 
yang lama. 

Hal ini tidak hanya terjadi di Australia, 
di Indonesia pun banyak proses migrasi 
yang dilakukan secara diam-diam oleh pe- 
rusahaan-perusahaan besar. 

Walaupun telah melakukan migrasi 
Linux secara besar-besaran, namun mereka 
menolak untuk memberitahukan migrasi 


yang sudah dilakukannya. A 





Google Melirik Sistem Uperasi 


Sun Upensolaris 


oogle dilaporkan sedang melakukan 
percobaan dengan versi open source 
dari sistem operasi Solaris milik Sun se- 
bagai percobaan awal jangka panjang untuk 
menggantikan jaringan global server Linux 
miliknya yang sangat luas. 
Dengan lusinan data center di seluruh 
dunia menggunakan ratusan ribu server In- 
tel mendukung mesin pencari miliknya, se- 


buah gerakan Google ke OpenSolaris akan 


menjadi suara terbaru lainnya yang mem- 





11/2006 @ INFOLINUX 


berikan kepercayaan diri bagi platform ini. 

Google sendiri secara resmi telah, se- 
perti biasanya, menolak untuk memberi- 
kan komentar. Tapi menurut Sun dan 
sumber lainnya, beberapa perusahaan 
lainnya menggunakan Solaris 10 atau So- 
laris Express, versi executable dari Open- 
Solaris. Dari perusahaan-perusahaan 
tersebut termasuk eBay, Yahoo!, Vonage, 
Wal-Mart, Disney, dan Reuters. 

Saat ini, Google menjalankan versi 
ringkas dari Red Hat Linux yang secara 
spesial dimodifikasi oleh teknisinya. Tapi 
dari sumber lainnya, seorang administra- 
tor sistem Solaris yang akhir-akhir ini di- 
wawancara mengenai pekerjaan di Google, 
mengatakan bahwa dia diberitahu oleh 
perusahaan tersebut untuk menciptakan 
dan menguji versi modifikasi sendiri dari 


OpenSolaris. Â 


Migrasi ke Linux 


unich telah memulai proses migrasi 

ke desktop Linux, lebih setahun dari 

yang telah direncanakan dan hampir 
tiga tahun sejak kota tersebut mengumum- 
kan gerakannya ke software open source. 

“Telah terjadi beberapa penundaan 
selama ini, namun kami sekarang berge- 
rak maju,” demikian pernyataan Florian 
Schiessl, manajer dari proyek Linux untuk 
kota Munich. 

Semenjak 19 September 2006, sejumlah 
100 dari 14.000 PC kota telah diganti dari 
sistem operasi Microsoft Windows dan ap- 
likasi Microsoft Office ke Linux dan Ope- 
nOffice.org. 

Akhir tahun ini, kota Munich berencana 
untuk memigrasi 200 komputer ke lingkung- 
an desktop open source. “Kebanyakan dari 
komputer-komputer ini menggunakan ko- 
munikasi kantoran yang cukup sederhana,” 
demikian kata Florian Schiessl. 

Konfigurasi yang dipakai menggunakan 
basis Linux Debian 3.1, interface KDE 3.5 
dan OpenOffice.org 2. 

Salah satu tantangan dalam bergerak 
maju, dalam pernyataan Schiessl, adalah 
memigrasi beberapa dari administrasi publik 
dari departemen besar dengan proses yang 
lebih kompleks. “Departemen besar dengan 
proses khusus akan menjadi tantangan, 
akan tetapi kami sudah memiliki rencana 
untuk menangani hal ini dan berharap akan 
mencapai target kami untuk memigrasi 80 
persen dari seluruh sistem desktop agar ber- 
jalan di Linux pada akhir 2008.” 

Kota-kota lainnya yang berencana untuk 
migrasi ke Linux adalah, Bergen-Norwegia 
dan Wina, yang ambisius menggunakan 
Linux dalam administrasi publiknya. A 














| Germany [non & 
© Nato gita 


na Cap 











| 
: Netherlands 


SS — Ss Nordrhein 





www.infolinux.web.id 


MysUL Tidak Lagi Mendukung 


berkeleyDb 


ada akhir September 2006 lalu, pem- 
D... database open source MySOL AB 

diam-diam melepaskan dukungannya 
terhadap BerkeleyDB, sebuah database em- 
beddable yang diakuisisi Oracle Corp. pada 
Februari 2006 lalu. 

Mulai versi beta 5.1.12 dan seterus- 
nya, MySOL tidak lagi memberikan akses 
bagi BerkeleyDB untuk berkerja sebagai 
salah satu mesin storage-nya, demikian 
menurut sebuah posting pada situs resmi 
MySOL pada bulan Agustus 2006 lalu. 

MySQL merupakan salah satu database 
yang membolehkan penggunanya untuk 
memilih dari mesin-mesin yang berbeda un- 
tuk memasukkan data sesuai format yang 
sesuai dengan keinginan mereka. Mesin 
default, MYISAM dan InnoDB merupakan 
yang paling sering digunakan. 


























mDalam beberapa hal, khususnya pada ap- 
likasi grafis dan desain web, masih cukup 
sulit menemukan aplikasi sejenis di Linux 
yang setaraf kemampuannya dengan aplikasi 
komersil di Windows. Hal ini juga dirasakan 
oleh Kamas Muhammad (Kamas), salah 
seorang aktivis Linux dari Surabaya. 

Kamas yang saat ini sedang bekerja 
di pusat jaringan ITS menjelaskan, kalau 
Linux mempunyai beberapa kelebihan dan 


www.infolinux.web.id 


BerkeleyDB, yang diakuisisi Oracle ke- 
tika membeli SleepyCat Software Inc. perte- 
ngahan Februari, sebenarnya merupakan 
salah satu mesin yang kurang popular untuk 
MySQL, menurut para pengguna MySQL. 
BerkeleyDB telah digunakan lebih dari 200 
juta kali, termasuk dalam sistem operasi 
Linux dan BSD Unix, server web Apache, di- 
rektori OpenLDAP dan suite produktivitas 
OpenOffice.org. 

Spekulasi telah muncul bahwa Oracle, 
ketika membeli InnoDB di akhir 2005 dan 
BerkeleyDB awal tahun ini, berusaha mem- 
peroleh keuntungan pada rival dari MySQL 
yang kecil namun berkembang pesat. Pan- 
dangan akan spekulasi ini semakin berat 
setelah MySQL mengatakan dalam konfe- 
rensi pengguna tahunannya di bulan April 
lalu bahwa MySQL akan menciptakan mesin 
storage sendiri, dengan kode nama Falcon, 
dan mendorong perusahaan-perusahaan 
lain untuk menciptakan alternatif lebih. 

Namun, Brian Aker, direktur arsitektur 
MySOL menyatakan bahwa jika ada pihak 
luar yang ingin meneruskan update dan 
kompatibilitas BerkeleyDB dengan MySOL, 
“maka kami terbuka kemungkinanan meng- 


hadirkan MySOL seperti halnya menggu- 


nakan mesin pihak-ketiga.” A 


3 Profil: Kamas Muhammad 


F- Memandang Linux Secara Fair 


kekurangan. “Masih terdapat beberapa 
kekurangan Linux yang sampai saat ini saya 
rasakan. Khususnya untuk aplikasi grafis, 
sampai saat ini saya belum menemukan ap- 
likasi yang sekelas dengan Photoshop, yang 
berjalan (native) di Linux. Memang sudah ada 
aplikasi pembandingnya, hanya saja belum 
seperti yang diharapkan. Untuk kelebihannya 
sendiri, yang pasti Linux cukup tangguh un- 
tuk digunakan sebagai server,” jelas Kamas. 


AKTUAL PROFIL 


Kamas banyak menggunakan Linux un- 
tuk system administrator. Beberapa tulisan 
Kamas dapat ditemukan pada situs http:// 
linux2arinet.com. “Untuk programming, saya 
bisanya cuma PHP, dan beberapa script kecil 
dengan Bash dan Perl. Kalau SysAdmin jaring- 
an, sudah banyak yang saya pelajari, seperti 
mail server, firewall, proxy server, voip server, 
dan banyak lagi,” terang Kamas. 

Berikut harapan Kamas. “Saya sebenar- 
nya ingin para pengguna Linux dapat me- 
mandang linux lebih fair. Memandang linux 
secara fair—menurut saya—dengan sen- 
dirinya akan membuat orang lebih senang 
menggunakannya daripada harus termakan 
jargon,” harap Kamas. 

E-mail Kamas: kamas@its.ac.id 


INFOLINUX ® 11/2006 





9 


OPINI 





10 


| Made Wiryana 


Sudahlah, Lebih Bai 








Buka-bukaan Saja 


ren AJAX (Asynchronous, JavaScript 
and XML) makin merajalela. Apa- 
lagi raksasa layanan Internet seperti 
Google dan Yahoogroup mengguna- 
kannya dan bahkan merilis toolkit secara 
bebas sehingga pihak lain mudah menggu- 
nakannya. Modifikasi dari teknik AJAX ini 
menumbuhkan mekanisme COMET, yang 
Id juga disebut Reverse-AJAX alias AJAX ter- 
' balik. Bila AJAX, reguest dimulai dari sisi 


A | browser (client), maka pada COMET pengiri- 


man data dimulai dari sisi server). 


AJAX dan COMET bisa dianggap implemen- 
tasi mekanisme push/pull di HTTP. Suatu me- 
kanisme yang tadinya sempat menjadi boom 
di era awal DOTCOM. 

Perusahaan seperti PointCast yang ber- 
senjatakan teknologi ini, saat itu mencoba 
menangkap pasar ini, walau akhirnya gagal 
karena pengguna belum melihat keuntun- 
gan dari teknologi ini. Saat itu PointCast 
menawarkan layanan berita, ticker dan infor- 
masi real time di layar pengguna. Pengguna 
dapat langsung mengklik dan menerima up- 
date informasi tersebut. PointCast mencoba 
memiliki layanan internasional dan nasional. 
Sayangnya sepertinya PointCash tidak berha- 
sil di pasaran. Salah satunya karena menggu- 
nakan protokol dan ekstensi yang bersifat pro- 
prietary, sehingga membatasi pengguna yang 
ingin mencoba “merasakan” layanan ini. 

Perubahan dari teknologi proprietary yang 
tertutup menjadi standar terbuka inilah yang 
mendorong pengadopsian AJAX/COMET se- 
cara luas dan cepat dan menjadi kebangkitan 
teknologi push/pull di dunia web. Sebetulnya 


11/2006 = INFOLINUX 


fenomena ini bukan baru, bahkan teknologi 
hypertext WWW cepat populer dan diadopsi 
karena menggunakan standar terbuka dan 
non-proprietary. Sebelumnya telah banyak 
teknologi hypertext, tapi sebagian besar ter- 
tutup. Hal lain yang menarik dari AJAX ini 
adalah kenyataan awalnya dikembangkan 


bang web menjadikan teknik ini menjadi ge- 
nerik dan menggunakan teknologi terbuka. 
Termasuk dengan masuknya XmlHttpRe- 
guest di salah satu standar W3C. Sekarang 
XMLHttpRequest ini telah diimplementasi- 
kan di sebagian besar browser. Teknologi ini 
menggantikan applet yang harus dimuatkan 
terlebih dulu. Setelah menjadi standar terbuka 
dan bebas digunakan siapa saja, tren AJAX tak 
bisa dibendung dan mudah diadopsi karena 
setiap orang dengan mudah dan tak terikat 
untuk mengimplementasi dan memberi 
tambahan. Dengan dibukanya teknologi ini, 
berbagai pihak dapat mengembangkan secara 
cepat dan menghindari “reinvent the wheel”. 
Walau berlandaskan standar terbuka bu- 
kan berarti terutup kemungkinan untuk ber- 
bisnis. Salah satunya Lighstreamer. Berbasis- 
kan paradigma AJAX-COMET solusi ini akan 
mengirimkan data stream ke browser HTML 
biasa tanpa perlu men-download atau mengin- 
stal program tambahan (plugin atau applet). 
Lightstreamer memungkinkan penginian 
tampilan HTML untuk modus streaming/ 
push tanpa membutuhkan applet Java, Active- 
X, atau plug-in khusus. Client Lighstreamer 
pada dasarnya suatu pustaka JavaScript yang 
ditambahkan di halaman HTML dari situs 
tersebut. Tentu saja untuk mempermudah 
proses ini fitur kendali bandwidth dan stream- 
ing secara adaptif disediakan pula. Dengan 
ini pula muncul efek visual yang menggoda. 
Perusahaan lainnya adalah Pushlet, yang juga 
digunakan untuk sistem notifikasi real time. 
Teknologi pushlet memanfaatkan objek di 
sisi server berbicara langsung dengan browser 
tanpa menggunakan Java applet atau plugin. 
Bila sekarang tim pengembang Internet 


T 

Perubahan dari teknologi proprietary yang 
tertutup menjadi standar terbuka inilah yang 
mendorong pengadopsian AJAX/ COMET...,, 


Microsoft untuk menyediakan fasilitas remote 
scripting. Teknologi ini memungkinkan hala- 
man web berubah sebagian tanpa perlu me- 
load satu halaman. Hal itu dilakukan dengan 
memperkenalkan XMLHttpRequest. 

Teknik ini digunakan Outlook Web Access 
yang disertakan pada Microsoft Exchange 
Server 2000. Akhirnya komunitas pengem- 


Explorer Microsoft sudah mengundang tim 
Firefox untuk membicarakan kompatibilitas 
standar, menunjukkan bahwa di era saat ini 
interoperabilitas dan pertukaran data menjadi 
makin penting. Keterbukaan standar menjadi 
tak bisa dihindari. Oleh karena itu, sebaiknya 
pengembangan infrastruktur TI berlandaskan 
standar yang bersifat terbuka. A 


www.infolinux.web.id 


OPINI 





12 


Budi Rahardjo 


naki Digital 





i 


erkembanganteknologiseringmening- 
galkan hukum. Sebelum ditemukan 
pesawat terbang, konsep kepemilikan 
tanah tidak terlalu bermasalah. Na- 
mun begitu pesawat terbang ditemukan, 
orang mulai membuat klaim bahwa ta- 
nahnya meliputi udara di atasnya (sampai 
ke surga?) sehingga orang yang melewati 
tanahnya melanggar hak miliknya. Tentu 
saja klaim ini menjadi aneh dan menyulit- 


kan ekonomi. Bayangkan, setiap maskapai 


penerbangan harus meminta ijin kepada setiap pemilik tanah yang 


tanahnya dilalui oleh pesawat terbang. Hal yang tidak memung- 


kinkan. Untunglah pemerintah di seluruh dunia tidak mengabulkan 


hak kepemilikan tanah sampai ke langit. 


Di sisi lain, teknologi juga dapat dianggap 
“hukum” yang terkodekan dalam penggunaan 
teknologi tersebut. Contoh, kualitas kaset yang 
makin buruk jika digunakan untuk membuat 
salinan kaset menjadi “hukum” yang mem- 
buat pembajakan musik tidak terlalu menjadi 
masalah seperti saat ini. Hukum ini mungkin 
lebih tepat disebut hukum alam, ya? 
Bagaimana dengan perlindungan hak 
cipta di dunia digital ini? Kadang kita lupa 
alasan kita melakukan perlindungan hukum 
dan mengorbankan kepentingan masyara- 
kat. Kita ambil contoh buku. Pengarang buku 
mendapatkan honor dari penjualan bukunya 
dan memiliki hak moral atas buku hasil karya- 
nya tersebut. Buku memiliki masa aktif. 
Umumnya setelah baru saja diterbitkan, 
buku memiliki masa aktif. Pada masa ini 
buku bisa mengalami masa kejayaan jika dia 
populer. Penulis mendapat kompensasi atau 


11/2006 = INFOLINUX 


honor dari karyanya tersebut. Jika buku tidak 
populer, maka kemungkinan dia hanya men- 
jadi bagian dari catatan sejarah saja. Dari sisi 
finansialpun, buku bisa menguntungkan atau 
hanya sekadar balik modal saja. 

Setelah masa aktif lewat, maka buku bisa 
dijual ke toko buku bekas atau loakan. Pen- 
jualan buku ini tentunya tidak memberikan 
pemasukan finansial terhadap penulis dan 
penerbit. Hal yang dapat diberikan adalah 
popularitas saja, yang sebetulnya bisa men- 
datangkan keuntungan finansial juga. 

Selain buku tersebut dijual di tempat buku 
bekas, buku juga dapat mampir dan berhenti 
di perpustakaan. Di perpustakaan, yang tentu 
saja terbuka untuk umum, buku dapat disim- 
pan. Buku tersebut dapat dipinjamkan ke- 
pada seorang pembaca yang ingin melakukan 
penelitian dengan topik tertentu. Pada masa 
ini, lagi-lagi, penulis sudah tidak mendapat- 


kan keuntungan finansial secara langsung. 
Masyarakatlah yang mendapat keuntungan 
karena mendapatkan akses terhadap buku 
tersebut. Bayangkan apabila penulis buku dan 
penerbit meminta kompensasi setiap orang 
membaca buku di perpustakaan, apa tidak bu- 
bar masyarakat ini? 

Hal yang sama seharusnya terjadi di dunia 
digital juga. Buku digital harusnya bisa masuk 
ke perpustakaan dunia, yaitu Internet, setelah 
masa aktifnya berlalu. Sayangnya, banyak 
penulis dan penerbit yang ingin diproteksi 
karyanya untuk selama-lamanya. 

Selain tulisan (buku), hal yang sama ter- 
jadi juga di dunia audio (musik) dan video. 
Seharusnya akses terhadap audio dan video 
menjadi lebih terbuka secara teknologi dan 
secara hukum. Secara teknologi hal ini sudah 
dimungkinkan. Ternyata pembuatan koleksi 
video sudah dimulai dengan munculnya be- 
berapa situs seperti youtube.com. 

Saya cukup terkejut melihat koleksi poton- 
gan film yang muncul pada zaman tahun 80- 
an. Contoh, tampilan klip film grup “Buggles” 
dalam lagu “Video Killed The Radio Star” ada 
di youtube.com. Klip film ini menandai mun- 
culnya MTV di tahun 1981. Luar biasa. (Beri- 
kutnya mungkin “Internet Killed The Radio 
Star?) Klip film ini sudah berusia lebih dari 20 
tahun dan seharusnya perlindungan monopo- 
li, dalam bentuk hak cipta, untuknya sudah 


T 
Buku digital 
harusnya bisa masuk 
ke perpustakaan 
dunia... 


lebih dari cukup. Mudah-mudahan layanan 
seperti youtube.com ini tidak mendapat se- 
rangan dari orang yang masih belum paham 
bahwa keterbukaan lebih banyak memberikan 
manfaat kepada umat manusia. 
Keseimbangan atas perlindungan pada 
inventor dan kepentingan masyarakat harus 
diperhatikan agar kita semua dapat mengam- 
bil manfaat yang semaksimal mungkin dari 
teknologi dan hukum. Jangan sampai justru 
hukum menjadi penghambat pemanfaatan 
teknologi untuk peningkatan kualitas hidup 


manusia. A 


www.infolinux.web.id 


OPINI 





14 


Michael $. Sunggiardi 
Jaringan Internet 
Murah 





elakangan ini, sangat marak 


usaha 


pemerintah untuk membuat jaringan 
Internet murah. Selama ini pemerintah 
Indonesia melalui Departemen Kominfo 
disorot oleh berbagai LSM di luar negeri seba- 
gai salah satu yang “menghambat” kemajuan 
perkembangan Internet di Indonesia. 

Salah satu yang dikatagorikan menghambat 
lajunya Internet di Indonesia yaitu penyedi- 
aan sirkit jaringan (leased line) dari satu tempat 


ke tempat lainnya, di mana sejak tahun 1997 


penerapan harganya masih sangat tidak masuk akal. Setiap satu kilometer 


biayanya 9 juta, padahal perusahaan swasta menawarkan layanan yang 


sama dengan harga sepertiganya. 


Dan jika dibandingkan India, dalam jarak 2 
km biaya akses Internet di Indonesia 47,9 kali 
lipat dari biaya akses Internet di India! 

Sejak ditetapkan pada 1997 (Keputusan 
Menteri Parpostel Nomor 162) harga leased 
line ini tidak pernah dievaluasi dengan serius. 
Padahal, salah satu kunci keberhasilan dari 
populasi pengguna Internet adalah fasilitas 
infrastruktur yang memadai. Dengan ter- 
tahannya perkembangan pembangunan in- 
frastruktur dalam bentuk sirkit jaringan ini, 
menyebabkan semua pengguna mencari al- 
ternatif lain, yaitu dengan mengembangkan 
teknologi wireless atau nirkabel yang pada 
akhirnya membuat udara Indonesia ini penuh 
dengan interferensi di frekuensi 2,4 GHz. 

Dengan dalih belum tercapainya titik im- 
pas atau BEP (Break Event Point), atau sebena- 
rnya karena masih memegang hak monopoli 
pembangunan infrastruktur, akhirnya mem- 


buat rakyat Indonesia menjadi terbelenggu 


11/2006 @ INFOLINUX 


bagaimana harga itu semua di tentukan, jika 
model bisnisnya sendiri tidak dipahami de- 
ngan betul, dan sekadar untuk memenuhi 
layanan saja. 

Sangat disayangkan juga, bahwa satu 
keputusan yang menyangkut hajat hidup 
bangsa Indonesia harus diambil setelah men- 
dengar orang asing bicara secara terbuka di 
media massa, dengan membongkar semua 
keburukannya. 

Selain mengupayakan jaringan lokal, De- 
partemen Kominfo juga berencana memasuk- 
kan bandwidth Internet yang besar ke Indone- 
sia untuk dijual dengan harga murah. Entah 
bagaimana usaha akan dijalankan, yang konon 
didukung satu konsorsium pebisnis itu. 

Dari upaya-upaya yang dilakukan oleh 
Menteri Kominfo, sebetulnya harus juga di- 
jalankan secara paralel oleh departemen lain 
seperti Departemen Pendidikan Nasional. 
Karena kunci dari peningkatan pengguna In- 
ternet di Indonesia adalah sistem pendidikan 
yang berbasis pada adaptasi teknologi Inter- 
net. Siswa-siswi harus dibiasakan mengakses 
web, menggunakan e-mail, membangun web- 
blog atau blog, berkomunikasi melalui media 
chatting, dan aplikasi Internet lainnya. 

Model layanan sesukanya juga terjadi di 
banyak BUMN, karena beberapa “pengamat 
rumahan secara berseloroh menyinggung 
bahwasanya UU di Indonesia ini diadaptasi 
dari UU Dagang VOC Belanda, sehingga yang 
namanya pelayanan umum untuk orang ba- 


nyak tidak akan terjadi. 


1 
..Dlaya akses Internet di Indonesia 47,9 
kali lipat dari biaya akses Internet di 
India!,, 


oleh harga Internet yang mahal. 

Terima kasih untuk rekan saya Divakar 
Goswami, orang Srilanka yang bekerja di Lir- 
neAsia.Net, karena secara intensif membuka 
mata para pejabat pengambil keputusan ten- 
tang mahalnya infrastruktur ini, walau saat 
ini kita semua belum merasakan murahnya 
pemakaian sirkit jaringan. Divakar bersama 
Onno W. Purbo dengan dibantu oleh semua 
orang di komunitas Teknologi Informasi In- 
donesia, memaparkan bagaimana mahalnya 
koneksi jaringan Internet di Indonesia. Sam- 


pai akhir-akhir ini Divakar lumayan bingung, 


Kasus yang sama tejadi di penerbangan 
misalnya, di mana harga tiket sebelum pe- 
rusahaan swasta “turun” ke pasar, dikenda- 
likan sangat ketat, dengan keuntungan yang 
semau-maunya. Begitu perusahaan swasta 
beroperasi, semua orang baru bisa melihat apa 
sebetulnya yang terjadi di negeri kita tercinta. 

Mudah-mudahan saja upaya dari Ke- 
menterian atau Departemen Kominfo ini 
dapat menghasilkan output yang positif, 
dan tidak terkesan menyenangkan publik 
dengan mimpi indah dan keputusan yang 
belum tentu dijalankan. A 


www.infolinux.web.id 


SURAT ANDA 


Punya opini, pendapat, kritik, atau saran yang terpendam untuk InfoLINUX? 


16 


Sampaikan melalui surat ke Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 
10430 atau e-mail di redaksi@infolinux.co.id. 


Kapan nih InfoLINUX versi digital- 
nya! 

Salam Linux! 

Saya sudah lama berlangganan Info- 
LINUX. Namun, sekarang saya sedih, 
karena banyak majalah InfoLINUX edisi 
terdahulu yang saat ini sudah tidak ke- 
tahuan rimbanya. Oleh karenanya, saya 
ingin menyampaikan saran nih kepada 
InfoLINUX. 

Kapan nih InfoLINUX akan menye- 
diakan versi digital majalah InfoLINUX 
dalam bonus DVD? Soalnya, kalau saya 
perhatikan, pertanyaan seperti ini sudah 
sering dilontarkan oleh pembaca, namun 
kok InfoLINUX tampaknya hanya meng- 
abaikan hal ini. 

Demikian pertanyaan dari saya. Teri- 
makasih. Maju terus buat InfoLINUX! 

Mahmud H - melalui e-mail 


Terimakasih atas kesetiaannya terhadap Info- 
LINUX. Kami juga turut bersedih atas kehilang 
an Anda. Namun, Anda tidak usah bersedih 
kembali, karena di edisi spesial ulang tahun 
nanti, InfoLINUX edisi 01/2007, kami akan 
memberikan bonus InfoLINUX digital secara 
lengkap kepada Anda. 

Mudah-mudahan ini bisa mengobati pe- 
rasaan sedih bung Mahmud. 


Minta Extras DEB!! 


Halo InfoLINUX yang makin keren aja! 
Saya adalah seorang pembaca baru maja 
lah InfoLINUX yang sangat antusias 
dengan dunia open source. 

Saya ada unek-unek yang mau saya 
sampaikan kepada redaksi. 

1. Tolong dong agar InfoLINUX lebih 
memberikan perhatian terhadap soft- 
ware-software yang bisa digunakan 
sebagai media pembelajaran di se- 
kolah seperti Virtual Lab dan lain- 
lainnya diperbanyak! 

2. Masalah kompilasi kernel dibahas 
tuntas dong! Soalnya, buat apa jika di- 
setiap edisi InfoLINUX menyertakan 


11/2006 = INFOLINUX 


paket kernel terbaru, tetapi kurang 
diinformasikan cara penggunaannya. 
Betul nggak? 

3. Untuk edisi bulan puasa nanti, tolong 
dong agar InfoLINUX sediakan dong 
berbagai software religius yang ber- 
jalan di Linux. Hitung-hitung sebagai 
bonus THR bagi kami, para pembaca 
setia InfoLINUX. 

4. Bagaimana kalau jumlah halaman Info 
LINUX lebih dipertebal? InfoLINUX 
sepertinya sudah lama sekali tidak 
mengalami perubahan jumlah hala- 
man. Dan masalahnya saya merasa 
sangat ngiri dengan jumlah halaman 
majalah lainnya yang jauh lebih tebal 
gitu loh! Mengenai soal harga, saya 
sebagai pembaca setiamu pasti mau 
mengerti kok. 


Sekian dulu pertanyaan-pertanyaan 
dari saya. Saya ucapkan terimakasih 
dan mudah-mudahan ditanggapi dengan 
serius. 

Akhmad Ali Kusnadi - via e-mail 


Halo Bung Akhmad yang keren! 

Kami merasa senang jika pembaca kami ikut 

antusias dengan dunia open source. 

Kami coba langsung menjawab pertanyaan- 
pertanyaan dari Bung Wirasto. 

1. Usul Anda mengenai bonus software-soft- 
ware edukasi ini sangat menarik. Kami 
sebenarnya sedang menyiapkan rencana 
mengenai hal ini. Mungkin di saat yang 
tepat nanti, kami akan mengabulkan usul 
bermanfaat ini. 

2. Pembahasan mengenai seputar kernel, 
termasuk langkah-langkah kompilasinya, 
sebenarnya sudah beberapa kali dibahas 
pada InfoLINUX edisi terdahulu. Namun, 
Bung Akhmad jangan putus asa, pada Info- 
LINUX edisi mendatang, InfoLINUX akan 
mengupas sehelai-demi-sehelai fitur dari 
kernel secara lengkap dan mendalam se- 
bagai rubrik “Utama”. 

3. Sayangnya, untuk saat ini kami belum bisa 





mengabulkan permintaan bung Akhmad 
secara penuh. Tapi, dalam bonus DVD kali 
ini, kami menyertakan Al-Qur'an dengan 
format CHM. Anda bisa membuka file ini 
dengan tool aplikasi XCHM, GnoCHM, 
atau yang lainnya, yang juga disertakan 
dalam bonus DVD kali ini. 

4. Rencana mempertebal majalah memang su- 
dah ada dalam agenda kami. Tunggu saja! 


Demikian beberapa jawaban yang bisa kami 
berikan. Semoga Bung Akhmad puas. Ditunggu 
saran-saran lainnya! 


DVD kok cacat? 

Saya sudah berlangganan InfoLINUX 
sejak edisi Juli 2003, sudah banyak pe- 
rubahan yang terjadi dalam tubuh Info 
LINUX. Apalagi sekarang InfoLINUX 
tampil lebih menarik, apalagi ditambah 
dengan bonus DVD. 

Namun, satu hal yang masih belum 
berubah dari InfoLINUX. Yaitu pada ma- 
salah kerusakan CD/DVD. Karena, saya 
sebenarnya sering menerima bonus DVD 
yang rusak pada beberapa bagian, namun 
untungnya file-file yang saya butuhkan ti- 
dak terkena bagian yang rusak. 

Bagaimana nih InfoLINUX? Mohon 
agar masalah DVD rusak ini lebih diper- 
hatikan. 

Andina - via E-mail 
Pembaca yang terhormat. Kami sedang 
melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik 
pada masalah DVD ini. Mudah-mudahan di 
masa mendatang, Anda bisa menikmati bonus 
DVD dengan nyaman, tanpa harus menemui 
pesan-pesan kesalahan. 

Namun, jika Anda ingin menukarnya deng- 
an DVD dengan kondisi yang lebih baik, kirim- 
kan DVD yang rusak tersebut kepada kami. 
Kami akan mengirimkan DVD penggantinya 
dan disertai sebuah bonus dari kami, untuk 
mengobati rasa tidak puas Anda. 

Terimakasih atas kritik dan sarannya. Kami 
tunggu saran dari Andina berikutnya. 


www.infolinux.web.id 





TESS REVIEW 


18 


Enterprise 


LINUX 


























2 2 |@ SuSE Linux Enterprise D... | [Heix™ Banshee Music ... | fk About Heli“ Banshee || € About the GNOME Desktop) $ Gah ah) Thu Sep 28, 00:01 [ga] 





unia Linux sudah tidak seperti dulu, di- 

mana segalanya terkesan serba gerakan 

bawah tanah, kode-kode kernel dikirim- 

kan para hacker untuk membangun Linux 
melalui e-mail atau manajemen kode. 

Saat ini Linux sudah merambah dunia enter- 
prise, di mana keseriusan dan dukungan sup- 
port produk, seperti update dan garansi bagi 
client menjadi perhatian. Contohnya seperti 
salah satu distro yang diuji dalam rubrik Tes 
Distro, yaitu SUSE Linux Enterprise Desktop 
(SLED) 10. 

Distro yang dulunya bernama Novell Linux 
ini, merupakan produk Novell yang khusus di- 
peruntukkan bagi kalangan enterprise. SLED 
menyediakan berbagai fitur dan support yang 
memang dibutuhkan dalam sebuah enterprise. 
Oleh karenanya, produk ini tidak tersedia se- 
cara bebas. SLED sendiri konsepnya mirip 
dengan distro Red Hat, karena SLED memiliki 
versi komunitas yang bebas yang dikenal se- 


11/2006 = INFOLINUX 


| || Name = 





CO yusrjtocal/VP. Suite2. /Samples/UML 2.0 Notations/UMLNotations.vpp - Visual Paradigm for UML Community Edition|supriyanto -] (not for com O © @ 
|? Eile Edit View Toots Window Help 

mongll &- &- El- -A A A Kiba (pat Ju es 1 E-a 

BHA RBSESSEaSSSE2E22 BASES SG 94-60 sena 
ORM 

















| 
| @ Property Diagrai 
Property 


























se. =e ee ee 


at ae 


eer Pe — er 
pe rhe Arh, ha Me ae 


re 











2D 


bagai OpenSUSE, seperti halnya Red Hat me- 
miliki Fedora. 

Pada rubrik “Software” juga menguji tool 
yang cocok bagi kalangan enterprise, yaitu Jas- 
mine. Tool ini berfungsi untuk mengatur pe- 
nanganan pencetakan dokumen pada sebuah 
printer perusahaan, yang nantinya bisa meng- 
hasilkan laporan yang lengkap dengan jumlah 
halaman yang sudah dicetak, serta laporan 
bia- ya tinta yang sudah digunakan. Dengan 
tool ini, perusahaan jadi bisa memonitor pe- 
ngeluaran perusahaan dalam hal pencetakan. 

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas 
infrastruktur, rubrik “Tes Hardware” Info- 
LINUX kali ini menguji beberapa hardware yang 
ditujukan bagi kalangan perusahaan. Seperti 
switch dari ASUS yang mampu menangani cli- 
ent dalam jumlah besar, serta koleksi router/ 
modem wireless yang mendukung teknologi 
level enterprise. A 

E. Wiryadi Salim [wiryadi@infolinux.co.id] 


Hardware 

Switch 19 
ASUS GigaX 2024 

Access Point 19 
Planet 802.119 Wireless 

LAN Access Point 

Router/Modem 20 
ASUS WL-500g Premium 
Router/Modem 20 
Belkin N1 Wireless Router 
Router/Modem 21 
D-Link DI-634M 

Router/Modem 21 
Prolink Hurricane 9300G 

Wireless ADSL2+ 


Distro 

IlmuKomputer.Com 

September 2006 22 
SUSE Linux Enterprise 

Desktop 10 22 


Software 
Jasmine 0.0.3 23 
Visual Paradigm for UML 23 


Game 
FLAMEingo 2.3 24 
Nikwi Deluxe 1.0 24 


Buku 


Self-Service Linux: Mastering 

the Art of Problem 

Determination 25 
SELinux by Example: Using 
Security Enhanced Linux 25 
Edubuntu, Pedoman Praktis 

Linux untuk Pendidikan 25 


Definisi Label “On the DVD” 


Sebuah software yang 
memperoleh label “On the 
DVD”, berarti Anda dapat 
menemukan paket soft- 
ware tersebut dalam bonus 
DVD InfoLINUX edisi kali ini. 


Prosedur “Linux Ready” 
Sebuah PC atau notebook 7 
yang mendapatkan predikat NG 
“Linux Ready”, berarti semua 
peripheral standar seperti adapter 
jaringan LAN maupun WLAN dapat 
berfungsi sebagaimana mestinya 
mulai dari proses instalasi sebuah 
distro Linux dilakukan hingga 
instalasi driver hardware terse- 
but. Distro Linux yang digunakan 
dalam pengujian “Linux Ready” 
adalah Knoppix 5.0.1, Mandriva 
Linux 2006, Fedora Core 5, dan 
SUSE LINUX 10.1. 


www.infolinux.web.id 







SWITCH 


ASUS GigaX 2024 


MODEL GigaX 2024 DIMENSI 445 x 264 x 43 mm 
INTERFACE PORT 24 x RJ-45 10 /100BASE-TX, 2 x RJ-45 10/100/1000BASE-T, 


2 X SFP 1000BASE-SX or 1000BASE-LX 


STANDAR 802.32, 802.32, 802.3x, 802.19, 802.1p, 802.3ad 


HARGA US$399 (kisaran) GARANSI 1 tahun 


INFO www.asus.com PENYEDIA Astrindo Senayasa, (021) 612-1330 


ukup berisik. Mungkin itu 

yang terasa kali pertama 

ketika mengaktifkan ASUS 
GigaX 2024. Suara berisik ini 
dikarenakan dua buah kipas 
yang terletak di bagian belakang 
switch. Tapi, kipas ini bisa dilepas 
jika memang tidak dibutuhkan. 

Switch enterprise tipe ma- 
naged ini dilengkapi sistem 
operasi di dalamnya untuk meng- 
atur konfigurasi masing-masing 
port. 

Untuk mengakses konfigu- 
rasi ini bisa dilakukan dua cara, 
yaitu melalui web dan konsol. 
Hanya saja, konfigurasi melalui 
web hanya dikhususkan bagi 
pengguna browser IE. Sedangkan 
pada browser Firefox, tampilan 
konfigurasi kurang lengkap, 
karena menu-menu konfigu- 
rasi tidak muncul, walau tetap 
memperlihatkan grafis aktivitas 
switch dengan visualisasi inter- 
face switch bagian depan. 

Untungnya, switch ini 
dilengkapi port konsol USB 


www.infolinux.web.id 


dan Serial. Dengan kelengkap- 
an kabel konektor Serial/USB, 
GigaX 2024 dapat dikonfigurasi 
melalui basis teks dengan me- 
manfaatkan perintah “screen”. 
Hanya saja, konfigurasi melalui 
konsol ini hanya cocok bagi pen- 
cinta command line. 

Hal kurang lainnya, switch 
ini tidak menyertakan buku 
manual, demikian juga pada 
situs resminya, sehingga Info- 
LINUX harus mencoba-coba se- 
tiap konfigurasi untuk mengeta- 
hui masing-masing fungsinya. 

Tampaknya, switch ini ha- 
nya diperuntukkan bagi admin 
tingkat mahir. A EWS 


Kelengkapan (20%) III 990017 8,9 
Handling 59) MMM ITTITTT/ 3 
Layanan (5%) MOM) 45 
Harga (35%) MMMM 77 ©: 
Performa (35%) JAMMU 9 
“LINUX RATING 


0 2 6 














ACCESS POINT 


HARDWARE 


Planet 802.11g Wireless LAN Access 


MODEL WAP-4000 STANDAR IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.11b, IEEE 802.119 
SECURITY 802.11i (WPA2), WPA-PSK,TKIP,AES, IEEE 802.1x, and EAP/802.1 
INTERFACE MANAJEMEN SNMP 1, Telnet, SNMP 2c, dan HTTP (Web) 

MODE OPERASI Access Point, Wireless Bridging (WDS) DIMENSI 196 x 120 x 31 mm 


HARGA US$90 (kisaran) GARANSI 1 tahun 


INFO www.planet.com.tw PENYEDIA Diamondindo Mitra Lestari, (021) 612-4030 


ccess point yang meru- 
Planet 

Technology ini memang 
terlambat masuk ke lab Info- 
LINUX. Karena, rilis awalnya 
adalah pertengahan 2003 lalu, 
sedangkan sekarang kita sudah 
di tahun 2006. Apalagi dengan 


kemajuan teknologi wireless 


pakan produk 


yang semakin cepat. 
WAP-4000 me- 
miliki fitur-fitur yang masih 


Namun, 


mendukung jaringan wireless 
saat ini. WA-4000 sudah men- 
dukung standar IEEE 802.11g 
dan tentu saja mendukung 
standar 802.11b. Sehingga, 
WAP-4000 tidak 
dengan teknologi saat ini. 


tertinggal 


Interface konfigurasi web 
dari WAP-4000 terlihat sangat 
sederhana. Namun, cukup 
bagi sebuah access point dan 
memudahkan bagi pengguna 
untuk mengonfigurasi. Pada 
menu konfigurasi terdapat 
pilihan untuk mengubah mode 


yang ingin digunakan. Karena, 


selain berfungsi sebagai access 
point, WAP-4000 juga bisa di- 
manfaatkan sebagai adapter 
WLAN (dalam menu konfigu- 
rasinya tertulis AP Client), wire- 
less bridge, maupun sebagai re- 
peater dari access point lainnya. 

Untuk keamanan, WAP- 
4000 dilengkapi fitur MAC Fil- 
ter untuk mengatur client siapa 
saja yang boleh atau tidak boleh 
mengakses wireless melalui ac- 
cess point ini. Dan WAP-4000 
mendukung pengaturan client 
hingga 50 MAC. Hal ini sangat 
berguna bagi rumah atau peru- 
sahaan yang ingin membatasi 
client wireless. Ô EWS 


Hasil Pengujian 
Kelengkapan (20%) AMMMMMMAI/'/ 8,6 
Handling (5%) JAMAA 8.2 
Layanan (5%) MIMIN 45 
Harga (35%) ILLLLL LLL / 9.1 
Performa (35%) = MM MMMMUI1'17©.8 
“LINUX RATING 


0 2 6 

















INFOLINUX = 11/2006 19 


ROUTER/MODEM 


ASUS WL-500g Premium 


20 


MODEL WL-500gP STANDAR IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.119, IEEE 802.11b 
SECURITY 64/128-bit WEP, TKIP, AES, WPA, WPA-PSK 
INTERFACE PORT LAN: 4xRJ45 10/100Mbps; WLAN: 1xRJ-45 10/100Mbps; 2xUSB2.0 


FREKUENSI WIRELESS 2.4 - 2.5 Ghz 


HARGA US$125 (kisaran) GARANSI 1 tahun 


INFO www.asus.com PENYEDIA Astrindo Senayasa, (021) 612-1330 


ASUS WL-500gP 
hadir dengan penampilan 


outer 


eksterior berwarna putih 
dan sisi yang berwarna metalik. 
Pada bagian belakang, terdapat 
dua buah port USB 2.0 yang 
bisa digunakan untuk storage, 
web cam, dan printer. 

Walaupun sudah menggu- 
nakan standar wireless 802.11, 
WL-500gPkurangpadadukung- 
an 10/100/1000 Gigabit pada 
koneksi kabelnya. 

Konfigurasi WL-500gP di- 
lakukan melalui web dengan 
mengakses IP 192.168.1.1. 
Fitur administrasi interface 
web dari WL-500gP diberikan 
sangat detail dan lengkap. Dan 
yang menjadi nilai tambah, se- 
tiap kali panah mouse melewati 
link-link elemen pengaturan 
pada interface web, akan mun- 
cul notification pop-up yang 
menjelaskan elemen tersebut. 

Fitur Bandwidth Manage- 
ment yang ditemukan pada 


interface web membuat Admin 


11/2006 = INFOLINUX 


dapat mengatur hak akses band- 
width setiap port dari IP client 
tertentu. Fitur ini sangat ber- 
guna bagi sebuah perusahaan. 

InfoLINUX sempat mencoba 
port USB 2.0 dengan USB drive 
dan Card reader drive. Dan 
WL-500gP mampu mengenali 
keduanya, walaupun memer- 
lukan waktu sekitar 1-2 detik 
agar bisa diakses melalui web, 
ftp, maupun sharing file. 

Hal yang menarik dari ASUS 
adalah dukungan terhadap 
Linux yang terlihat pada firm- 
ware open source dibangun ber- 
basis Linux pada setiap router- 
router wireless ASUS. Ô EWS 


Kelengkapan (20%) INA GE 8,1 
Handling (57) MAAA 83 
Layanan (52) MMMM LL 55 
Harga (35%) MUMMMEN 68 
Performa (39%) MAMMAM TU 69 
“LINUX RATING 


0 2 6 


ee me BANI 
7,11 














ROUTER/MODEM 


Belkin N1 Wireless Router 


MODEL F5D8231-4 STANDAR IEEE 802.11b, 802.119, 802.11n (draft), 802.3, 802.3u 
SECURITY WEP: 64/128/256-bit; WPA (IEEE 802.1x + TKIP); SPI; MAC Address Filter 
INTERFACE PORT LAN: 4 x RJ45 10/100M; WAN: 1 x RJ45 10/100M 

TIPE ANTENA 3 External Non-Detachable DIMENSI 180x142x30 mm 


HARGA US$156 (kisaran) GARANSI Lifetime 


INFO www.belkin.com PENYEDIA Ampnet Mega Pacific, (021) 640-1651 


ari produk-produk Belkin 

yang pernah diuji oleh lab 

InfoLINUX, mungkin N1 
Wireless Router inilah yang 
memiliki hasil tes performa 
yang sangat memuaskan. 

Pada hasil tes performa kami, 
N1 Wireless Router sanggup 
memberikan kecepatan transfer 
hingga 444,02 kbps pada jarin- 
gan kabel dan 251 kbps pada 
jaringan wireless. Padahal, pada 
pengujian router lainnya, hanya 
mampu memberikan transfer 
rata-rata hingga sekitar 50-60 
kbps. Pengujian performa ini 
dilakukan dengan mengirimkan 
1000 reguest dengan level con- 
currency 1000. 

Kekuatan sinyal yang di- 
berikan Belkin N1 Wireless 
Router juga sangat mengagum- 
kan. Karena, di lab InfoLINUX, 
kekuatan access point yang 
sudah ada dengan jarak yang 
lebih dekat, mampu dilampaui 
kekuatannya oleh sinyal dari 
N1 Wireless Router ini. Hal ini 


memang bisa terjadi, karena N1 
Wireless Router sudah men- 
dukung standar wireless IEEE 
802.11n (draft) yang memberi- 
kan kecepatan transfer hingga 
sepuluh kali lipat dari standar 
802.11g. 

Selain itu, teknologi MIMO 
(Multiple Input Multiple Out- 
put) dengan teknik multiplex- 
ing spasial yang dibangun pada 
standar 802.11g meningkatan 
kecepatan dan cakupan. 

Dengan Belkin N1, client 
jaringan wireless dapat saling 
membagi dokumen, dan file- 
file video dan musik berukuran 
besar dengan lancar. Â EWS 


Kelengkapan (20%) ISIS LL 11) 6A 
Handling 6%) JAAA 83 
Layanan (5%) MMA 3 
Harga (35%) MRAM 56 
Performa (35%)  4MMMGHH/ 84 
“LINUX RATING 


0 2 6 

















www.infolinux.web.id 


ROUTER/MODEM 


D-Link DI-634M 


MODEL DI-634M STANDAR IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u 
SECURITY 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, SPI, MAC Filtering 

INTERFACE PORT LAN: 4 x RJ45 10/100M; WAN: 1 x RJ45 10/100M 

TIPE ANTENA 4 External (2 Vertical + 2 Horizontal) DIMENSI 193x117x30 mm 


HARGA US$140 (kisaran) GARANSI 1 tahun 


INFO www.dlink.com PENYEDIA Sistech Kharisma, (021) 350-5668 


-Link DI-634M hadir 

dengan memperkenalkan 

beberapa fitur-fitur baru, 
yaitu Double XR (2XR) Tech- 
nology dari D-Link, sebuah 
Packet Prioritization Engine, 
dan Quick Router Setup Wiz- 
ard yang baru. 

Dengan warna eksterior 
yang lebih gelap dari produk 
D-Link biasanya, DI-634M 
dengan Double 2R (2XR) Tech- 
nology, memperkuat kecepat- 
an akselerasi dan memperluas 
jangkauan wireless dengan 
antena yang berbentuk pipih 
seperti sirip bebek. 

Antena yang digunakan 
DI-634M ini merupakan Quad 
Smart Antenna Design yang 
memberikan fitur empat buah 
antena (dua antena vertikal dan 
dua antena horizontal). Dengan 
keempat antena ini, DI-634M 
menyebarkan sinyal radio pada 
kedua bidang yaitu vertikal dan 
linear demi memaksimalkan 


area cakupan wireless. 


www.infolinux.web.id 


Fitur QoS yang termasuk 
dalam DI-634M menjadikan- 
nya ideal bagi infrastruktur 
dengan pengguna multiuser 
yang aktif bersamaan. Dan fi- 
tur Packet Prioritization Engine 
memastikan bandwidth-nya- 
man terpakai pada aplikasi-apli- 
kasi yang sensitif bandwidth 
seperti VoIP dan game online. 

Interface pengaturan web 
sangat lengkap. Dari pen- 
gaturan server DHCP, Virtual 
server, hingga port forwarding 
untuk TCP/UDP. Dan hal ini 
dapat diatur berdasarkan jadw- 
al tertentu yang dapat ditentu- 
kan oleh admin. Ô EWS 


Hasil Pengujian 
Kelengkapan (20%) MMMM LN) 64 
Handling (5?) MMM 83 
Layanan (5%) MMMM 55 
Harga (35%) MAE 6,2 
Performa (35%) MAMIARI 12 
“LINUX RATING 


0 2 6 














ROUTER/MODEM 


HARDWARE 


Prolink Hurricane 9300G Wireless 
ADSL2+ 


MODEL H9300G STANDAR ITU G.992.3, ITU G.992.5, IEEE 802.11B, IEEE 802.11G 
SECURITY 64/128 BITS WEP, WPA, Packet Filtering, SPI 
INTERFACE PORT LAN: 4 X RJ45 10/100M; WAN: 1 X RJ11 


FREKUENSI WIRELESS 2.4 - 2.5 GHZ 


HARGA RP 1.100.000 (kisaran) GARANSI 1 tahun 
INFO www.prolink.co.id PENYEDIA Prolink Indonesia, (021) 628-3205 


rolink H9300G merupakan 

router firewall yang dide- 

sain untuk pengguna yang 
memerlukan akses ke jaringan- 
jaringan korporasi dan sekali- 
gus menikmati akses Internet 
yang aman, lancar, dan cepat. 

Router H9300G dilengkapi 
tombol ON/OFF yang jarang 
ditemukan pada router-router 
lain, sehingga kita tidak perlu 
mencabut kabel untuk mema- 
tikan router. 

Di bagian belakang H9300G 
juga terdapat port untuk meng- 
akses konsol router, hanya saja 
H9300G tidak menyertakan ka- 
bel penghubung, sehingga fitur 
ini tidak dapat kami tes. 

Bagi pengguna ADSL atau 
ADSL2/2+, H9300G sudah 
mendukung standar ADSL 
dunia dan mendukung down- 
stream hingga 12/24 Mbps dan 
upstream hingga 1 Mbps. 
web diberikan 


lengkap. Salah satu fiturnya, 


Interface 


admin dapat mengatur band- 


width yang digunakan setiap 
port switch dari H9300G. 

H9300G juga memberikan 
fitur Virtual Server dan Host 
DMZ serta fitur keamanan 
yang lengkap, sehingga admin 
dapat mengonfigurasi peng- 
aturan jaringan dengan aman 
bagi jaringan internal. 

Hasil konfigurasi pun dapat 
disimpan dalam FLASH router, 
sehingga admin bisa meng- 
aktifkan template konfigurasi 
yang diinginkan setiap saat. 

Pada tes performa, H9300G 
sanggup menangani tes kami 
hingga 1000 request dengan 
concurrency 1000. Â EWS 


Kelengkapan (20%) AMM MAMMA 83 
Handling (5%) MAMAA 8,2 
Layanan (5%)  AMMMMITT 177 5,5 
Harga (35%) ILL LLL Me 
Performa (35%) MAMMAM 65 
“LINUX RATING 


0 2 6 

















INFOLINUX = 11/2006 21 


DISTRO 


DESKTOP/LIVECD 


IlmuKomputer.Com September 


DESKTOP/SERVER 


SUSE Linux Enterprise Desktop 10 


. SuSE Linux Enterprise Desktop 10 Training - BrainStorm, Inc. - Mozilla Firefox 
File Edit View Go Bookmarks Tools Help t 


= Mac 


SUSE Linux- Entertainment- News- Internet Search- Reference- Maps and Direcions - Shopping- Peop 


Control Center 
About Helix™ Banshee x 


b 


Helix™ Banshee 0.10.9 


Music Management and Playback for Gnome. 
Copyright © 2005-2006 Novell, inc. 
Copyright © 2005 Aaron Bockover 


http://banshee-project.org/ 


Elle Yiew Settings Help 





y a é = file///usr/share/docimanual/sled-gnome-cbt_en/indexhtml 








SUSE Linux Enterprise Desktop 10 = [eecredis| {License | 


> Quick Start Tour 


= 
e Sound & Multimedia 


system Administration 














s > S 
ES A: 
TA 
7 Š $ Show: Favorite Applications s | © Help 


£ Pn i5 [E] Control Center 


IlmuKomputer.Co wins 


IR Lock Screen ... 
skannya 














Firefox Evolution 


Web Browser © Mail and Calendar 


2 
Music Player Word Processor E Log Out... Scott Heavner 


© F-Spot ‘older Status 
Photo Browser UU File 


Hard Drive 
= 8G Free / 39G Total 


t Helix Banshee Is OpenOffice.org Writer | 


Version: 2.12.2 
Distributor: SUSE 
Build Date: 06/27/2006 


ag Network: None 
Click to configure... 


More Applications... 





| = Computer | B4 @ SuSE Linux Enterprise D... | % [Helix™ Banshee Music ... || Œ About Helix™ Banshee || € About the GNOME Desktop) $ Q) SAS d Thu Sep 28, 00:01 i] 


PEMBUAT ||muKomputer.Com SITUS ilmukomputer.com 
KERNEL 2.6.16 DESKTOP KDE 3.5.3 

MULTIMEDIA KPlayer 0.5.3, JuK 2.3.2 

INTERNET Kopete 0.11.3, Konqueror 3.5.3 


PEMBUAT Novell, Inc. SITUS www.novell.com HARGA US$50/desktop 

KERNEL 2.6.16 DESKTOP GNOME 2.12.2, KDE 3.5.10FFIGE OpenOffice.org 2.0.2 
GRAFIS Gimp 2.2.10, Inkscape 0.43, Skencil 0.6.17, F-Spot 0.1.11 

MULTIMEDIA Kaffeine 0.7.1, RealPlayer 10, Kino 0.8.0, Totem 1.4.0, Banshee 0.10.9 


22 


BONUS Kumpulan dokumen utuh situs IlmuKomputer.Com 


engembang distro lokal kita 

semakin ramai. Dan setiap 

distro tersebut menawar- 
kan bentuknya masing-masing. 

Kali ini kami kedatangan 
distro karya IlmuKomputer. 
Com (IKC). Pada versi Septem- 
ber 2006 kali ini, IKC hadir 
dengan kernel 2.6.16 dan desk- 
top KDE 3.5.3. 

Jika dilihat sepintas, distro 
ini mirip dengan SLAX, tapi 
jangan salah, karena IKC me- 
mang dibangun dari SLAX. Apli- 
kasi-aplikasi di dalamnya pun 
sangat mirip dengan SLAX. 
IKC bahkan tidak melakukan 
perubahan yang berarti. Se- 
saat, distro ini kok terkesan 
memang berisi SLAX, namun 
dilabel sebagai IKC. 

Tapi, di luar itu, IKC ternya- 
ta menawarkan suatu hal yang 
sangat berguna. IKC bukanlah 
sebuah distro liveCD biasa, 
karena dalam CD-nya terdapat 
sebuah direktori, yang bernama 
“htm!” dan di dalamnya berisi 
file-file script php. Dan jika 
direktori “html” ini dijadikan 
direktori root untuk server web 


Anda, maka akan menampil- 


11/2006 = INFOLINUX 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium Ill 
Harddisk : - 
Memory : 256 MB 


kan situs IlmuKomputer.Com 
secara utuh! 

Dan Anda akan menemui 
berbagai ilmu yang berguna 
untuk mempelajari komputer, 
semacam kuliah atau kursus 
pribadi. Distro ini sangat co- 
cok bagi tempat-tempat kursus 
atau kuliah yang ingin mem- 
berikan layanan pengetahuan 
dalam jaringan intranet. 

Sayangnya, distro ini tidak 
diremaster agar otomatis men- 
jalankan service server web 
agar dokumen “html” tersebut 
dapat ditampilkan browser 
saat KDE muncul, bukannya 
memanggil alamat online situs 


IlmuKomputer.Com. AEWS 


Hasil Pengujian 
Fungsionalitas (20%) AAA lal) 7 
Fitur (40%) MIRAME 55 
Kemudahan (30%) MMMA 9 
Dokumentasi (10%) MAMAA 8.9 


“LINUX RATING 


4 6 











INTERNET Firefox 1.5.0.4, Epiphany 1.8.5, Gaim 1.5.0, GFTP 2.0.18 


nda mungkin sering men- 
dengar gencarnya Micro- 
soft 
“Get The Facts”-nya yang mem- 


dengan kampanye 


bandingkan biaya penggunaan 
Linux dan Windows. 

Kita sudah bisa memba- 
yangkan berapa harga untuk 
sebuah Windows XP atau Win- 
dows Vista, dan bandingkan 
dengan yang ditawarkan No- 
vell dengan SUSE Linux Enter- 
prise Desktop (SLED) 10, yaitu 
US$50 untuk setiap desktop. 

SLED 10 bahkan hadir deng- 
an tampilan yang tampilan yang 
sangat mengagumkan. Dengan 
menawarkan desktop GNOME 
secara default, namun desktop 
GNOME di sini tidak seperti 
GNOME yang pernah Anda li- 
hat, karena Novell melakukan 
beberapa perubahan yang san- 
gat bijak pada GNONE. Lihat 
saja pada penampilan panel 
yang aktraktif dan sangat mem- 
permudah pengguna meng- 
operasikan desktop-nya. 

Bagian yang paling menarik, 
SLED 10 sudah menginstalasi 
XGL secara otomatis. Dengan 


driver-driver 


OpenGL yang 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium Ill 
Harddisk : 3 GB 
Memory : 256 MB 


mendukung akselerasi 3D, 
Anda bisa menikmati keindah- 
an desktop penuh akan fitur 
dan efek penakluk desktop 
Aero milik Windows Vista. 
Lalu, 


dukungan hardware? Novell 


bagaimana dengan 


selalu serius dengan produk- 
produknya, SLED 10 sudah 
hard- 


terbaru dan 


mampu mengenali 
ware-hardware 
menawarkan layanan support 
penuh, Novell memberikan 
jasa dukungan driver secara 
online melalui repositorinya. 
Bagi pemula, di desktop ter- 
dapat icon “Quick Start” yang 
menampilkan tutorial Flash 


desktop SLED 10. News 


Hasil Pengujian 

Fungsionalitas (20%) MMA 1/ 8 
Fitur (40%) "1///// // 95 
Kemudahan (30%) III IS 9 
Dokumentasi (10%) MAMMA 9 


EL INUX RATING 
4 6 


0 2 














www.infolinux.web.id 


SYSTEM ADMINISTRATION / PRINTING 


Jasmine 0.0.3 


r= @ jasmine, print accounting for Cups - Mozilla Firefox 
File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


(< >] (e) (aj &5 hitp://localhost/ JASmine-Web-0.0.3-rc1/index.php?section-find&searchType-printer Q- iG 


Latest Release Notes Yahoo! Fedora Project Fedora Weekly News Community Support” Fedora Core 5" Red Hat Magazine 
” 
Print accou, 


Main Reports Search 


E” m 

















Search for objects 
: Help 


Some help... 





| Text to search 








|. Object type 


© Users © Printer © Servers 


! submit | [clear] 





Powered by JASmine 0.0.3 








mE | To | WS ETE) | ws Re 


























SOFTWARE 


PROGRAMMING / CODE GENERATOR 


Visual Paradigm for UML 


DG jusrjtocal/VP. Suite2.3/Samples/UML 2.0 Notations/UMLNotations.vpp - Visual Paradigm for UML Community Edition[sup 


: File Edit View Tools Window Help 
oes |A Gs- B- | E- H-AA Q foo | >| @ [Dialog su |~|B 7 E- |B 
K E E a a E e a E e a l l G e l l G4-e0e guna 
Ü Diag. | B moder B cias.. Logic. Gorm ( E Overview Diagram1 | 
Diagram Navigator PE O A 
a RB w-a-@ 
(OUMLNotations z 
¢ Use Case Diagram (1) 
o [Use Case Diagram1 
> E Class Diagram (1) 
> (Sequence Diagram (1) 
o BJ Communication Diagram (1) 
> [State Machine Diagram (1) 
> Bj Activity Diagram (1) 
> BJ Component Diagram (1) 
> BJ Deployment Diagram (1) 
( Package Diagram + 





























® Point Eraser 

lab Sweeper 

f Gesture Pen 

(3) Overview 

Diagram Overview 

ĝa Use Case Diagram Overview 











& Class Diagram Overview 








Property | Diagram.. | [Bf Docume.. Stencil f FF Sequence Diagram Overview 


Property aa Ol Ag 6 Communication Diagram Overview 





Name Value B State Machine Diagram Overview 
Name Use Case Diagram] 
Parent model <No parent model > 
Zoom ratio 100% 
Background CD White 
Grid 

Visible 


& Activity Diagram Overview 








tj Component Diagram Overview 








S5 Deployment Diagram Overview 








(&) Package Diagram Overview 





ll 
ra 4 Object Diagram Overview 





Composite Structure Diagram Overview 





E Timing Diagram Overview 


FEB Intaractian Creandaw Ninaram Oheandnw 
v 














E Light gray 
Auto fit shapes size [E] 
Comments <None> 

















Done 


E ® 0.250s & « 


PEMBUAT Nicolas Costes <nicolas.costes@iut-laroche.univ-nantes.fr> 


SITUS http://nayco3.free.fr/ 
LISENSI GPL 
HARGA Gratis 


DEPENDENSI CUPS, Apache, MySQL, PHP, Perl, Python 


egiatan utama di setiap 
perkantoran, pasti ti- 

dak terlepas dari urusan 
mencetak dokumen. Terkadang 
penggunaan printer yang tidak 
termanajemen secara baik, 
dapat menambah biaya pem- 
belian tinta yang cukup besar. 
Untuk 


buatlah laporan penggunaan 


menangani hal ini, 


printer secara lengkap meng- 
gunakan Jasmine. 

Jasmine merupakan apli- 
kasi sistem penghitungan hala- 
man untuk CUPS. Aplikasi ini 
terdiri atas dua bagian. Bagian 
pertama berfungsi sebagai 
CUPS backend yang bertugas 
melakukan penghitungan hala- 
man ke database MySOL. Ba- 
gian kedua berfungsi sebagai 
web interface yang memudah- 
kan monitoring printer, sekali- 
gus menampilkan laporan. 

Beberapa fitur yang dimiliki 
Jasmine, antara lain dapat me- 
manajemen setiap printer yang 
ditangani oleh CUPS, melaku- 
kan penghitungan jumlah 
halaman yang terdapat pada 
print job ke berbagai input for- 
mat, mendukung syslog, dan 


www.infolinux.web.id 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 5 MB 
Memory :128 MB 


dapat mendukung beberapa 
CUPS server ke dalam sebuah 
database server. 

Sebelum menginstalasi Jas- 
mine, pastikan beberapa pa- 
ket seperti Apache, PHP, Perl, 
Python, dan MySOL, telah 
terinstalasi dengan baik pada 
sistem. Setelah itu, Anda dapat 
menginstal semua modul 
Jasmine yang dibutuhkan ke 
dalam sebuah server maupun 
ke beberapa server. 

Untuk memonitor penggu- 
naan printer agar dapat digu- 
nakan secara bijak, mengguna- 
kan Jasmine dapat menjadi 
salah satu pilihan yang dapat di 


lakukan. Ô Sup 


Hasil Pengujian 
Fungsionalitas (30%) AMAMMA Ll 10 
Fitur (30%) MAAE 8,0 
Dokumentasi (20%) MIA LLL 4,9 
Kemudahan (20%) SAAM 45 


LINUX RATING 


4 6 














B Message 


PEMBUAT Visual Paradigm International 


SITUS www.visual-paradigm.com/product/vpuml/ 


LISENSI Free for Nonkomersial 
HARGA Gratis 
DEPENDENSI Java, NetBean, Eclipse 3 


aat ini UML digunakan 
sebagai salah satu metode 
dalam pengembangan 
sistem. Sejumlah aplikasi UML 
ada yang bersifat free dan ada 
pula yang bersifat komersial. 
Salah satu aplikasi UML free 
yang cukup bagus digunakan 
adalah Visual Paradigm for 
UML Community Edition. 

Sesuai dengan namanya, 
aplikasi ini memang ditujukan 
untuk para pengguna UML 
yang ingin menggunakan versi 
free dari Visual Paradigm. Kare- 
na kebanyakan aplikasi UML 
buatannya bersifat komersial. 
Sejumlah aplikasi Visual Para- 
digm memang bersifat komer- 
sial, seperti Visual Paradigm for 
UML Enterprise Edition, Visual 
Paradigm for UML Professional 
Edition, dan sebagainya. 

Meski bersifat free, Visual 
Paradigm for UML Community 
Edition sudah memiliki banyak 
fitur. Beberapa fitur yang di- 
miliki, antara lain mendukung 
semua notasi UML (class dia- 
gram, use case diagram, sequence 
diagram, activity diagram), men- 
untuk 


dukung subdiagram 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 400 MB 
Memory :512 MB 


semua model UML, mendu- 
kung visual modelling, mendu- 
kung object relational mapping, 
mendukung EJB, dan men- 
dukung hasil output ke dalam 
beberapa format. 

Aplikasi ini sudah dipak- 
etkan dengan JRE dalam in- 
staller-nya. Pada saat instalasi, 
installer akan menanyakan 
lisensi key yang dapat Anda 
peroleh secara gratis setelah 
meregistrasi di situsnya. 

Untuk menjadi seorang 
pengembang software yang pro- 
fesional, mempelajari metode 
UML dengan menggunakan 
aplikasi ini merupakan salah 


satu alternatif yang baik. Â Sup 


Hasil Pengujian 
Fungsionalitas (30%) AMMA 9.0 
Fitur (30%) MENTA 90 
Dokumentasi (20%) MAMAM LLL 5,5 
Kemudahan (20%) MMAM LL 5,9 


“LINUX RATING 


4 6 














INFOLINUX = 11/2006 23 


24 


ARCADE 


FLAMEingo 2.3 


PEMBUAT Gal Koren <koren_3@yahoo.com> 


SITUS http://flameingo.sourceforge.net 
LISENSI GPL 

HARGA Gratis 

DEPENDENSI Python, PyGame, PGU 


udah banyak game jaringan 
yang telah ada di platform 
yang 
dapat dimainkan lewat ter- 


Linux. Mulai dari 
minal dan hanya berpenampi- 
lan teks, sampai dengan game 
berat yang berpenampilan 3D. 
Untuk pecinta game berbasis 
pygame, FLAMEingo merupak- 
an salah satu game yang dapat 
dimainkan dalam jaringan. 
Dalam game ini, Anda akan 
berperan sebagai seorang pra- 
jurit hijau yang mengendarai 
burung flamingo sebagai kenda- 
raan. Sambil terbang menaiki 
burung flamingo, Anda me- 
miliki misi untuk menaklukan 
musuh dengan senjata basoka 
yang Anda miliki. Dengan me- 
nembakkan basoka ke arah mu- 
suh, ada kemungkinan musuh 
Anda dapat langsung berkurang 
nyawanya karena jatuh ke jurang 
atau karena kehabisan darah. 
Sebelum memainkan game 
ini, ada baiknya Anda membaca 
menu Help terlebih dahulu. 
Beberapa info seperti tipe per- 
mainan game ini, tips terbang 
dengan burung flamingo, key- 


board shortcut untuk memain- 


11/2006 = INFOLINUX 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 1 MB 
Memory :128 MB 


kan game, sudah dijelaskan 
dengan lengkap pada menu ini. 

Ketika terbang mendekati 
musuh dengan burung flamin- 
go, harap berhati-hati saat me- 
ngendarainya. Karena jika salah, 
nyawa prajurit yang Anda main- 
kan dapat langsung berkurang 
karena terjatuh ke dasar jurang. 
Karena itu, atur jarak Anda den- 
gan pijakan selanjutnya. 

Satu yang perlu diingat, 
game ini tidak bersifat single 
player. Minimal Anda harus 
bermain berdua pada sebuah 
PC, maupun melalui komputer 
lain dalam jaringan. Jadi, ajak- 
lah segera rekan Anda untuk 
memainkan game ini. Asup 


Grafik (30%) MMMA 70 
Fitur (40%) MMMM 40 
Kompabilitas (20%) MAGA! 3,5 
Dokumentasi (10%) III L/ 3.0 


=_INUX RATING 
0 2 


4 6 








STRATEGY 


Nikwi Deluxe 1.0 





Ag Wak. pe ee se 


An Dn a Ya Da 


"18 at ONE a 


Tg a 
"NP PON, PP Pak, WRP 
Phe Orin ra ng. Orbe 
OP Sg ey Wd, CMP 
a NE sy. 2 
re "ya me” "a ks 
hey LA n>. 
wong” F< 
p | >t, 
Pero hee 
he Crt 
Fp’ e - 
Yes, Saks = 
ner Fs 
D PP. > 
AN rw 1 
A 
b Sef, b 
E a ai 
“Orton 
ate 
‘ Mg hte 
Ñ idp $? 
, NI 
Pra, Was 
t n 
N ban Orin 
` 
Q 4 ee inna peri 
À ari 2 1 tine 


. 
ob ` 
ee ser uy 
N: DA Den 
3 Sd Ser Fe YK 


La Sas Ped pee "shee Ye 


PEMBUAT Kostas Michalopoulos <badsector@slashstone.com> 


SITUS www.slashstone.com 
LISENSI GPL 
HARGA Gratis 


DEPENDENSI SDL, SDL-image, SDL-mixer 


ermen dan es krim merupa- 

kan jajanan yang paling 

digemari setiap anak kecil. 
Begitu juga dengan tokoh anak 
kecil yang terdapat dalam game 
ini. Tokoh game ini memiliki 
impian untuk membuat dunia 
yang terbuat dari makanan 
yang manis. Tugas inilah yang 
akan Anda jalani dalam per- 
mainan ini. 

Di sini, Anda akan berperan 
sebagai Nikwi, seorang anak ke- 
cil berusia 9 tahun. Tugas Anda 
adalah mendapatkan semua es 
krim yang dapat diperoleh pada 
akhir setiap level. Tentu tidak 
mudah untuk mendapatkan es 
krim yang terdapat pada setiap 
level. Beberapa musuh seperti 
nyamuk, dinamit, ikan hiu, dan 
sebagainya, selalu siap mem- 
bunuh Nikwi. Untuk meng- 
hadapinya, gunakan kecepatan 
Nikwi dalam melompat dari 
satu tempat ke tempat yang 
lainnya. 

Makin bertambah 
musuh yang Anda hadapi akan 


level, 


semakin banyak. Namun tidak 
perlu khawatir, karena setiap be- 
berapa level, game ini akan me- 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 10 MB 
Memory : 256 MB 


nampilkan password yang dapat 
digunakan untuk permainan 
selanjutnya. Langkah ini sang- 
at berguna untuk dapat segera 
menamatkan game Nikwi yang 
berjumlah sekitar 30 level. 

Untuk masalah instalasi, 
game ini sudah menyediakan 
paket binary yang dapat lang- 
sung Anda mainkan tanpa per- 
lu dikompilasi. Jika ingin men- 
gompilasi sendiri paket source 
game ini juga sudah tersedia 
untuk Anda gunakan. 

Satu tip lainnya, Anda 
dapat menggunakan option 
-fulscreen, untuk memain- 
kan game ini dalam modus full 


screen. Asup 


Grafik (30%) NIAGA 10 
Fitur (40%) ILL LLL AAEN 
Kompabilitas (20%) MAGA 8,0 
Dokumentasi (10%) MG Lal 9,0 


“LINUX RATING 


0 2 6 


TT | 











www.infolinux.web.id 


Self-Service Linux: 
Mastering the Art of 
Problem Determination 


BRUCE PERENS’ OPEN SOURCE SERIES 


Mastering the Art of 
Problem Determination 


The indispensable troubleshooting 
ek A TE 


x admisita: 


mou 
developer. wps 
Syuo 


PENGARANG Mark Wilding dan Dan Behman 
PENERBIT Prentice Hall Ptr. 

TERBIT September 2005 

HARGA US$39,99 (456 halaman) 

ISBN 0-1314-7751-X 

BONUS - 


ebenarnya ketika menghadapi per- 

masalahan di Linux, Anda bisa men- 

cari permasalahannya di forum-forum 
Linux di Internet. Namun, halitu bisa men- 
jadi pekerjaan yang memberatkan peng- 
guna. Karena, selain jumlah forum Linux 
yang mencapai ratusan, namun pemecahan 
yang spesifik sesuai dengan permasalahan 
terkadang sulit untuk ditemui. 

Daripada repot mencari solusi, buku 
ini memberikan panduan sistematis dan 
praktis untuk troubleshooting Linux bagi 
pengguna Linux yang tergolong power 
user, administrator, dan pengembang. 

Buku Self-Selvice Linux memperkenalkan 
metodologi 4-tahap mengidentifikasi dan 
memecahkan setiap tipe masalah sistem 
dan aplikasi yang berkaitan, seperti error, 
chash, hang, penurunan performa, tingkah- 
tingkah Linux yang tidak diharapkan, dan 
output yang tidak diinginkan. 

Penulis tampaknya mengharapkan 
agar pembaca setelah membaca buku ini 
bisa mengetahui dengan pasti bagaimana 
menggunakan tool-tool troubleshoot- 
ing kunci di Linux untuk memecahkan 
permasalahan dengan mandiri, serta 
bagaimana cara efektif menggunakan 
pengetahuan komunitas Linux. News 


www.infolinux.web.id 


SELinux by Example: 
Using Security 
Enhanced Linux 

















Using Security Enhanced Linux 


FRANK MAYER 
KARL MACMILLAN 
DAVID CAPLAN 








PENGARANG Frank Mayer, Karl MacMillan, David Caplan 
PENERBIT Prentice Hall Ptr. 

TERBIT Juli 2006 

HARGA US$44,99 (456 halaman) 

ISBN 0-1319-6369-4 

BONUS - 


itur SELinux merupakan fitur yang 
masih baru di lingkungan Linux. Dan 
ketangguhan memberikan solusi 
keamanan tingkat tinggi bagi Linux dan su- 
dah sering digunakan oleh para administra- 
tor, integrator, dan pengembang Linux. 

Namun sayangnya, panduan mengenai 
tool ini masih tergolong sedikit di Inter- 
net dan kebanyakan hanya menjelaskan 
SELinux secara teori konsep, sehingga 
banyak pengguna Linux yang kesulitan 
mempelajarinya. 

Kehadiran buku ini bisa menjadi 
penduan yang sangat berguna bagi para 
pengguna Linux yang ingin mendalami 
SELinux. Ditulis oleh tiga peneliti dan 
pengembang SELinux, buku ini lengkap 
menjelaskan penggunaan SELinux. 

Terutama pada pembahasan mengenai 
contoh-contoh kebijakan keamanan (poli- 
cies), buku ini menjelaskan contoh-con- 
toh penggunaannya pada SELinux secara 
mendalam, termasuk pembahasan Refer- 
ense Policy baru yang powerful. 

Selain itu, pembahasan yang lengkap 
mengenai bahasa referensi kebijakan SE- 
Linux dan sudah mencakup fitur-fitur dari 
Fedora Core 5 dan Red Hat Enterprise 
Linux 5 yang akan hadir. News 


BUKU 


EDUKASI 


Edubuntu, Pedoman 
Praktis Linux untuk 
Pendidikan 


Edubuntu, 


Pedoman Praktis Linux 
untuk Pendidikan 


PENGARANG Rusmanto dan Prihantoosa 
PENERBIT Dian Rakyat 

TERBIT September 2006 

HARGA Rp40.000 (192 halaman) 

ISBN 979-523-796-9 

BONUS Sebuah CD Edubuntu 5.10 (Breezy Badger) 


inux tidak hanya memperhatikan para 
ahli komputer, seperti programming 
atau administrator sistem, tapi juga 
memperhatikan bidang-bidang lainnya. 
Buku ini khusus membahas salah satu 
distro Linux edukasi, yaitu Edubuntu. Di 
dalamnya kita akan dibawa menjelajah du- 
nia Edubuntu, mulai dari proses instalasi, 
yang lengkap dengan bantuan gambar, 
hingga pembahasan aplikasi-aplikasi pen- 
didikan yang terdapat dalam Edubuntu. 
Di awal pembahasan, buku ini banyak 
memberikan ruangpembahasan mengenai 
desktop yang digunakan Edubuntu, yaitu 
GNOME. Mulai dari pengenalan desktop 
dan panel GNOME, hingga pengaturan 
font, keyboard, mouse, dan screensaver. 
Pembahasan ini sepertinya khusus dituju- 
kan pengguna pemula yang baru melang- 
kah di lingkungan Linux. 
dibahas 


lengkap mengenai penjelasan fungsi dan 


Aplikasi-aplikasi edukasi 
disertai gambar-gambar panduan yang 
sangat membantu pembaca memahami 
penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut. 
Buku ini sangat cocok bagi para guru 
maupun murid yang ingin belajar Linux 
sekaligus menggunakan aplikasi-aplikasi 
pendidikan untuk belajar sekolah. News 





INFOLINUX =E 11/2006 25 


SOFTWARE 


DVD sertaan terdiri dari berbagai macam aplikasi gratis, 
shareware, maupun demo. Susunan kategori selalu berubah 


tergantung pada tren aplikasi yang tengah berlaku. Namun, memm 


Blender 2.42a 
Pixie 1.7.4 


/Filesystem 
Ntfsprogs 


/GSM 
SMS Server Tools 
2.2.9 


ada beberapa kategori yang selalu ada tiap-tiap edisi. 





/Bahasa 
The Frink Language 
2006-09-25 





[ BAHASA ] 


The Frink Language 


88 Frink - holeearthfullgradient.frink™ 


/internet 
Kallimachos 1.1 


Seamonkey 1.0.5 
Tabrenamizer 0.7 


/Bonus 
Al-Guran Digital 


/Browser 

Firefox 1.5.0.7 

Flash Plugin 7.0.68 
Opera 9.02 Ta 








/Kamus 
Greek Spelling Diction- 
ary 0./ for Firefox 





26 





Frink Mode 





| 
Run | Load | Save 


nda yang gemar hal-hal yang me- 
Ace bahasa kemungkinan besar 

akan menyukai aplikasi yang satu ini. 
The Frink Language merupakan aplikasi 
bahasa sekaligus tool yang mencakup ber- 
bagai macam kebutuhan sehari-hari yang 
sifatnya praktis. Intinya aplikasi ini dibuat 
untuk memudahkan kita memahami dunia 
di sekitar kita. 

Asal kata Frink diambil dari seorang 
pahlawan luar biasa, ilmuwan terkenal di 
zaman kita, Profesor John Frink. 

Apa saja yang dimiliki aplikasi ini? Banyak! 
Di antaranya, tracking berbagai macam ukuran 
(feet, meter, tons, dollar, watts, dan lain-lain), 
penggabungan perhitungan semua jenis uku- 
ran tersebut ke dalam: pembagian, perkalian, 
penambahan, dan pengurangan, perhitungan 
angka pecahan dari yang sederhana hingga 
yang paling rumit sekalipun, misal 1/3, kon- 
versi berbagai jenis ukuran, sistem penangga- 
lan lengkap dengan pengaturan format yang 
dikehendaki, penerjemahan berbagai macam 
bahasa asing, seperti Inggris, Prancis, Jer- 


11/2006 E INFOLINUX 


man, Spanyol, Portugis, Belanda, Korea, Je- 
pang, China, Rusia, Swedia, Arab, dan masih 
banyak lagi bahasa dunia lainnya. Juga kalku- 
lasi beberapa mata uang dunia, kalkulasi se- 
jarah perjalanan mata uang dollar dan Pound 
Inggris, Perl yang sangat mumpuni lengkap 
dengan teks editornya, pembacaan HTTP dan 
FTP semudah pembacaan file di local, dapat 
dijalankan di berbagai jenis operating system 
terutama yang memiliki Java maupun yang 
lainnya, seperti wireless Palm VII, HDML 
webphone berbasiskan WML, atau yang lain- 
nya. Instalasi dilakukan secara otomatis bila 
Anda menggunakan Java Web Start, dan 
lain-lain. 

Kesimpulannya, hampir semua hal yang 
Anda butuhkan sehari-hari akan banyak dite- 
mukan pada aplikasi ini. Penasaran? Silakan 
mencobanya sendiri. Su 


PEMBUAT Alan Eliasen 

SITUS http://futureboy.homeip.net 
LISENSI GPL 

DEPENDENSI X Window 
REOUIREMENT - 


/Database 
Citrusdb 1.0.2 


mysQL 5.0.24a 
Postgresgl 8.1.4 


/Development 
PAPST 


oun JDK 19.0.8 


/Distro 
Delilinux 0.7 
Dsl 3.0.1 


Gentoo-2006.1 


LFS-6.2 


/Dokumen/CHM 
Gnochm 0.9.8 


Kchmviewer 2.6 


Xchm 1.9 
/Dokumen/PDF 


AdobeReader 7.0.8 


/Download 
Axel 1.0 


Azureus 2.5.0.0 
BitTorrent 4.20.9 


Curl 7.15.5 


rTorrent 0.6.2 


/Driver 
Modem 
Printer 
VideoCard 
wLan 


/E-mail 


Thunderbird 1.5.0.7 


/File 


Samba 3.0.23c 


DVD RUSAK? 


/Messenger 
okype 1.2.0 





/Multimedia 
Brasero 0.4.91 





Codecs 
KDO 2 I7 





93 


Kmplayer 





Mesk 0.2. 
Realplay 





0.8 
ilo 


0. 
1 

0. 
0. 


1 
Vmoviedb 





/Office 
Openoffice.org 2.0.3 





/PENTING 
CHM 





Kernel 


/Permainan 
Super Mario Clone FX 
0.99.2 





/Rubrik 
Alternatif 





Games 





Software 
Solusi 





Tutorial 





/Sistem 
di 4.7 





/Update 
Fedora 5 





SUSE 10.1 


/Utiliti 
Faces 0.10.3 —— 


/Web 
Apache 
Sguid 2.6 





Zope 3.3.0 





Apabila DVD yang diterima tidak terbaca atau ru- 
sak dan ingin menggantinya. Kirimkan DVD yang 
rusak tersebut kepada kami, Tim DVD InfoLINUX, 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430. Agar dapat 
kami kirimkan DVD penggantinya. 





www.infolinux.web.id 


Faces 0.10.3 





File Edit Report Views Generators Help = = 
agaa 
facesproj.py August 2005 
(21 1. Wednesday 
facesproj.py 
= 
Critical 
> 
Gantt_of 
> 
Release Plan 


Calendar 


4 
CalendarOf 





Not Released 


Release Of 


4 


Session 








File Edit Gantt Views Help 
aOd AFAA 


































































































Faces merupakan kepanjangan dari flexi- 
ble, automated, calculating, extendible, dan 
simulating. Aplikasi ini berbasiskan py- 
thon. Faces dapat diedit dengan menggu- 
nakan teks editor yang biasa Anda gunak- 
an. Lewat fitur auto completion, Anda akan 
dipermudah saat memasukkan banyak hal 
sekaligus dengan cepat. Setelah itu, Anda 
dapat mengatur ulang semuanya kembali. 
Aplikasi ini memang diperuntukkan guna 
mempermudah proses kerja Anda. Bukti- 
kan sendiri tingkat fleksibilitasnya. Faces 
dibagi menjadi dua kelas yang berbeda: 
framework dan front-end grafis. File projek 


Kallimachos 1.1 


Anda punya koleksi buku bertumpuk di 
dalam rak? Mencatatnya ke buku, sangat 
rapuh di makan waktu. Nah, untuk memu- 
dahkan pengaturan gunakan aplikasi ini. 
Kallimachos dapat membantu Anda mem- 
buat katalog bagi koleksi buku Anda terse- 
but. Aplikasi ini memiliki tampilan ber- 
basis web, dengan begitu Anda akan lebih 
dipermudah. Setiap buku dapat disusun 
menurut judul, penulis, asal terjemahan, 
edisi, jenis, jumlah halaman, dan ISBN. 
Dengan mudah Anda dapat memasukkan 
buku baru ke dalam daftar, masuk ke ba- 
gian library, ddan melakukan pencarian 


www.infolinux.web.id 


yang tengah Anda kerjakan menggunakan 
framework dan dapat dijalankan sebagai 
aplikasi yang berdisri sendiri atau tidak 
bergantung pada aplikasi lain. Anda juga 
dapat menjalankannya untuk kepentingan 
pembuatan laporan tanpa menggunakan 
front-end grafis. Karena hal inilah, maka 
proses pembuatan laporan dapat dilaku- 
kan secara otomatis secara berkala. Asu 


PEMBUAT Michael Reithinger 
SITUS http://faces.homeip.net 
LISENSI GPL 

DEPENDENSI X Window 
REQUIREMENT - 








berdasarkan jenisnya. Selain itu, aplikasi 
ini juga menyediakan fitur system-info view- 
er yang bertujuan untuk memperlihatkan 
informasi sebuah buku ke hadapan Anda. 
Jangan khawatir dengan instalasinya. Si 
pembuat mengklaim Kallimachos sangat 
mudah untuk diinstal. Untuk dapat men- 
jalankan aplikasi ini dengan baik, Anda 
membutuhkan Apache 1.3.27, MySQL, 
dan PHP 4.3.4. \Su 


PEMBUAT Phoebus987 

SITUS http://www.geocities.com/phoebus987 
LISENSI GPL 

DEPENDENSI X Window 

REQUIREMENT Apache 1.3.27, MySQL, PHP 4.3.4 


SOFTWARE PILIHAN 


[BAKAR CD | 


Brasero 0.4.91 





Choose a type of project: 


$ | | 
| ) Audio project bà Data project 
«| = 

Create an audio CD Create a data CD or DVD 


= Disc copy Burn an image 
SD 


Copy a CD ora DVD Bum an already made image to a CD or a DVD 











Meski memiliki nama Brasero, tapi pada 
aplikasinya sendiri tertulis Bornfire. 
Aplikasi yang satu ini dapat digunakan 
untuk melakukan pembakaran data dari 
komputer ke media CD. Selain file data, 
Anda juga dapat meng-copy file-file au- 
dio dari CD. Setiap lagu yang hendak 
di-copy dapat dilihat dengarkan terlebih 
dahulu. Asu 


PEMBUAT Philippe Rouguier 

SITUS http://perso.orange.fr/bonfire 

LISENSI GPL 

DEPENDENSI X Window, kernel, GNOME, Beagle, Hal 
REQUIREMENT - 


[ SISTEM ] 


di 4.7 


POSIX, k — kbytes, 
t terabytes, h — human reada 











Nama aplikasi ini memang sangat sing- 
kat. Namun di versi 4.7 mampu me- 
nampilkan ke hadapan Anda informasi 
penting seputar file system yang di-mount. 
Setiap block dilaporkan dalam ukuran 
megabytes (1024kb). Tapi, hal tersebut 
bisa saja Anda ubah sendiri. Anda juga 
dapat memilih file system mount mana 
yang tidak akan ditampilkan lewat fitur 
“ignore”. Su 


PEMBUAT Brad Lanam 

SITUS http://www.gentoo.com/di 
LISENSI zlib/libpng License 
DEPENDENSI X Window 
REQUIREMENT - 





INFOLINUX = 11/2006 27 


SOFTWARE PILIHAN 


[ KAMUS ] 


Greek Spelling diction- 
ary 0.7 for Firefox 


28 


(Thunderbird Add-ons 


@ Home Extensions | Plugins Search Engines | Themes 





Greek Spelling Greek Spelling dictionary » Overview 
dictionary e 


Overview 


Previews & 
Screenshots 


Comments 

Add a Comment 

Version History 

About the Author 
Find Similar Add-ons 

Dictionaries 


Other Thunderbird 
Add-ons 











Bagi pengguna browser Firefox, Anda 
dapat menjalankan aplikasi yang satu 
ini. Greek Spelling dictionary meru- 
pakan ekstensi yang diperuntukkan bagi 


Firefox. Gunanya adalah melakukan 


pengecekan terhadap susunan kata ber- 
bahasa Yunani. Aplikasi ini berbasiskan 
kamus OpenOffice.org. Asu 


PEMBUAT pkst 

SITUS https://addons.mozilla.org 
LISENSI MPL (Mozilla Public License) 
DEPENDENSI X Window, Firefox 
REQUIREMENT - 


[ MULTIMEDIA] 


Mesk 0.2.1 


File Edt View Help 


Iron Swan 
The Sword - Age of Winters 


y 
02:53 / 05:46 
[Playlist (ANew 
Title is u # | Year Time (| 

10 2006 0426 
12 2006 0457 

1 2006 0157 

2 2006 0248 

3 2006 04 34 

4 2006 04:36 M 

5 2006 050 

6 2006 0546! 


B 2006 0441 

9 2006 05:35 

1 2006 0354 
2006 03.29 

3 2006 0219 

4 2006 04-30 
2006 04.23 
2006 03:36 
2006 03:04 Ao] 

Dg 


oi 
|} | sio 77 tracks [463.20 MB] - 05:24:00 




















Aplikasi ini dapat Anda gunakan untuk 
menjalankan file-file multimedia. Mesk 
merupakna sebuah media player bagi 
GTK+. Fitur-fitur yang disediakan, antara 
lain: format standar tombol (play, pause, 
stop, next, dan lain-lain), shuffle, repeat, 
menyimpan playlist, dan masih banyak 
lagi yang lainnya. Asu 


PEMBUAT Travis Shirk 

SITUS http://mesk.nicfit.net 

LISENSI GPL 

DEPENDENSI X Window, eyeD3 0.6.10 
REOUIREMENT - 


11/2006 = INFOLINUX 


Kmplayer 0.9.3 


292 Al Jazeera - KMPlayer 


292 Al Jazee 


TTTITEYTNIKEKUK 








* URL -http://science.nasa.gov/podcast.xn — Gi X 


Source View Bookmarks Settings Help 


aal riia JAMAA 





F http://science.nasa.gov/podcast.xml 
Science @ NASA Feature Stories Podcast 
[©] Perseid Earthgrazers 
[È] Lunar X Games 
KB Crash Landing on the Moon 
[©] Birthplace of Hurricanes 




















EA t the dawn on the Space Age, the first 
spaceship to reach the Moon crashed. Forty-seven | 
years later, NASA plans to do it again. | 


Player mplayer Playing, 














Kmplayer merupakan sebuah plugin bagi 
video player Anda yang bernama Kon- 
queror yang menggunakan Mplayer, Xine, 
maupun Gstreamer. Anda dapat meng- 
gunakannya untuk menjalankan file-file 
video, melakukan dan perekaman. Km- 
player sudah mendukung banyak format 
playlist, termasuk podcast RSS/Atom, 
memainkan semua file dari link Internet 
secara langsung. Pilih format media yang 
Anda kehendaki, seperti VCD, DVD, dan 
VDR. Fitur-fitur yang ada pada Kmplayer, 
di antaranya menjalankan langsung file 


dari alamat url dengan menggunakan 


rTorrent 0.6.2 


Mplayer, Xine, maupun Gstreamer, men- 
stabilkan ukuran rasio file video, volume 
slider dengan menggunakan kmix atau ap- 
plet sound mixer, dan dukungan terhadap 
javascript. Uniknya lagi aplikasi ini men- 
support atribut HREF milik QuickTime. 
Atribut-atribut lain yang disediakan, mis- 
alnya: autostart, console, dan masih banyak 
hal menarik lainnya. Asu 


PEMBUAT Koos Vriezen 
SITUS http://kmplayer.kde.org 
LISENSI GPL 

DEPENDENSI X Window 
REQUIREMENT - 





we tragu - PUTTY 





Proses download dapat dilakukan lewat 
berbagai macam media, atau aplikasi. 
Mungkin Anda telah terbiasa menggu- 
nakan download manager tertentu lalu 
langsung men-download file tersebut dari 
situs. Masih ada pilihan lainnya, yaitu le- 
wat torrent. Sistemnya yang digunakan 
adalah file sharing. Jadi jika Anda memliki 
file yang tengah orang lain cari, mereka 
pun dapat men-download-nya lewat Anda. 
Syaratnya Anda mesti memiliki aplikasi 
yang dapat membaca file format torrent. 
Nah, rTorrent merupakan sebuah aplikasi 
client BitTorrent berbasis console. Aplikasi 





ini dapat dijalankan di background ketika 
Anda tengah menjalankan aplikasi lain. 
Apa saja yang ada di dalamnya: penggu- 
naan url atau file patch guna penambahan 
torrent, fitur pencarian file untuk torrent 
yang tengah terbuka, mendukung proses 
resume, menampilkan informasi-informasi 
penting, dan masih banyak lagi yang lain- 
nya. Asu 


PEMBUAT Jari Sundell 

SITUS http://libtorrent.rakshasa.no 
LISENSI GPL 

DEPENDENSI - 

REOUIREMENT - 





www.infolinux.web.id 


SMS Server Tools 2.2.9 





SMS Server Tools 
Status monitor 


This function is disabled by default. You need to install the OSSP Shared Memory Library, also called mm or 
and recompile the source code 





The status monitor is a text that smsd writes every second to stdout. This is normally your console but you can 
The status monitor shows you what your modems are actually doing, Each character represents one modem. | 
The status may be 


s = sending 

r = receiving (or checking received SM) 
i=idle 

b = blocked (after multiple errors) 

- = not configured 


Example 


iiiriisssisss--- 
iiiriisssisss--- 








Run smsd with the option -s if you want the status monitor. This works only if you run the program in a shell w 


SMS Server Tools 

Alarm handler 

The alarm handler is a program that smsd runs whenever an error occures 
Smsd gives the following arguments to the alarmhandler: 


e the keyword ALARM 

e a date in the format yyyy-mm-dd 
e atime in the format hhmm:ss 

o the alarm seventy (1 digit number) 
e the modem name or SMSD 

e the alarm text 


Example: 

#l/bin/sh 

# This is an example how to use an alarm handler with smsd. 
echo SMSD alarm: $5 $6 


This script displays a message for each alarm 


The book describes how to display alarms with colours for their seventies in a webbrowser. 











SMS Server Tools, sesuai namanya, me- 
mang digunakan sebagai aplikasi penerima 
SMS dari berbagai macam modem GSM. 
Selain itu apalikasi ini juga dapat diguna- 
kan untuk mengirimkan SMS, dan mem- 
buat SMS email gateway agar logging ke 
database SQL. Fitur Daemon-nya menanti 
surat masuk di direktori spool, untuk ke- 
mudian mengirimkannya. Semua SMS 
yang diterima akan disimpan pada direk- 
tori incoming spool. Anda dapat menam- 
bahkan aplikasi lain untuk memberitahu- 
kan bahwa ada surat yang masuk maupun 
keluar. Aplikasi ini mendukung pesan teks 


dengan format 7 dan 16 bit (UCS2), atau 
pesan binari 8 bit. Dua hal baru telah di- 
perbaiki pada versi kali ini, yaitu awalan 
untuk angka nomor telepon, dan UDH 
header. Sebagai tambahannya, script yang 
bertugas menangani berbagai macam hal 
dimodifikasi menjadi bagian yang terpecah 
agar ketika surat-surat masuk secara bersa- 
maan tidak mengalami konflik. Asu 


PEMBUAT Stefan Frings 

SITUS http://smstools.meinemullemaus.de 
LISENSI GPL 

DEPENDENSI X Window 

REQUIREMENT - 


Super Mario Clone FX 0.99.2 


‘thins 90:94 


Kemungkinan besar Anda mengenal per- 
mainan Mario tempo dulu. Nah, Super 
Mario mendapatkan idenya dari permain- 
an tersebut. Cara bermainnya pun sangat 
mirip. Anda mesti melakukan aksi lompat- 
melompat sambil berlari. Uniknya dalam 
permainan ini menyediakan fasilitas un- 
tuk pengeditan level. Jadi, jika belum puas 
dengan level yang telah disediakan, silakan 
buat sendiri. Untuk mulai mengedit tekan 
tombol F8 saat bermain. Bukan hanya itu, 
Anda dapat memilih gambar kesukaan 
Anda untuk dijadikan background. Anda 
dapat mengajak teman-teman untuk ber- 


www.infolinux.web.id 


Points ejeje): jj 2 Time'00:27 


sama-sama memainkan Super Marion 
Clone FX ini. Setiap level permainan ini 
diakhiri dengan masuknya tokoh Anda ke 
dalam pipa, mirip dengan versi sebelum- 
nya. Anda dapat memilih beberapa tokoh, 
seperti Maryo berukuran kecil, normal, 
maupun Maryo berapi. Saat bermain Anda 
akan bertemu dengan banyak hal, misal- 
nya jamur-jamur. Su 


SITUS http://www.secretmaryo.org 
LISENSI GPL 

DEPENDENSI X Window 
REQUIREMENT - 


SOFTWARE PILIHAN 


(INTERNET | 


TabRenamizer 0.7 


TabRenamizer 0.7, by Valadrem, released on Sep 


TabRenamizer in action! 


BEFORE 
| © Blogger 





( KN Mess with me 





AFTER 


| W Wikipedia | A Problem loadi 














Lagi-lagi sebuah ekstensi yang diperun- 
tukkan bagi browser bernama Firefox. 
TabRenamizer dapat digunakan untuk 
mengganti nama-nama tab ketika Anda 
melakukan browsing ke dunia maya. Se- 
lain secara manual, proses pemberian 
nama tersebut juga dapat dilakukan secra 
otomatis dalam kurun waktu yang telah 
ditetapkan. \Su 


PEMBUAT Valadrem 

SITUS https://addons.mozilla.org 
LISENSI MPL 

DEPENDENSI X Window, Firefox 
REQUIREMENT - 


[ MULTIMEDIA ] 


vMovieDB 0.1.5 


Fie EGR View Movie Jools Heb 
dhame [fede move (emoe Pray [R] 
y Showing movies listed under Favorite” tag. 


Thie v Year 








i i 16 Blocks 





5 Fi Smh Aerenepn 2005 dmnn L 





| der Aerenepn 2005 dum 2 








i d Sm Merawep 2005 dum 3 








ii jj Arenotrex 











i 4 Final Fantasy 








{The virgin Suicides 


Genre: Comedy, Drama. Romance Tags: @ @ © Record: 1 © 


This movie is one of my Favorite all tme movies. 
8 | When Harry Met Selly ask the viewer one very important question "Can Man And Woman ever be friends?" 








Punya kumpulan film di harddisk? Gu- 
nakan aplikasi ini guna mengaturnya 
menjadi lebih rapi. vMovieDB merupa- 
kan sebuah aplikasi yang diperuntukkan 
bagi desktop GNOME. Fungsinya adalah 
melakukan pengaturan kumpulan film. 
Anda dapat menjalankan langsung film 
yang dikehendaki dengan media player 
default. ASu 


PEMBUAT Vladimir Paskov 

SITUS http://vmoviedb.sourceforge.net 
LISENSI GPL 

DEPENDENSI X Window, GTK-- 
REQUIREMENT - 





INFOLINUX ® 11/2006 


UTAMA 


30 


LUX 


inux semakin banyak 
digunakan di dunia 
desktop. Berbagai distro 
desktop pun hadir. Apa 
saja yang ditawarkan Linux 


di dunia desktop saat ini? 


Sewaktu penulis pertama berkenalan deng- 
an desktop Linux, kesan pertama yang 
penulis dapatkan adalah tampilan yang 
sangat kuno. Warna dasar abu-abu yang 
tidak ramah, tombol yang besar dan kaku, 
serta widget-widget lain yang benar-benar 
tidak menarik. Walau sejujurnya, penulis 
tetap bersyukur karena untuk mendapat- 
kan interface grafikal saja sudah cukup re- 
pot karena tidak semua kartu grafik didu- 
kung (pada saat itu). 

Apabila tampilan desktop tersebut 
dibandingkan dengan Windows, tentu- 
nya terlihat jauh lebih kuno. Windows 98 
saja pada saat itu sudah tampil sangat me- 
mukau. Namun, bagi penulis, Linux tetap 
menarik karena virus di Linux relatif lebih 
sedikit, sistem relatif lebih stabil, dan di- 
command line, penulis bisa melakukan ban- 
yak hal. Mulai dari belajar, berselancar di 
Internet sampai menikmati lagu. Instalasi 
sistem pun dapat dilakukan di harddisk 
dengan ruang kosong hanya beberapa pu- 
luh MB. 


11/2006 = INFOLINUX 


Tapi, kisah soal desktop kuno tersebut 
adalah masa lalu. Mari kita lihat keadaan 
desktop saat ini. Windows telah hadir sangat 
memukau dan mudah digunakan. Bahkan, 
Vista yang sebentar lagi akan dirilis akan 
tampil lebih memukau lagi. Untungnya, 
Linux kali ini bukan lagi Linux yang dulu. 
Kernel Linux semakin ditingkatkan untuk 
kebutuhan desktop, seperti halnya dukung- 
an pada perangkat USB. Berbagai vendor 
juga mulai menyediakan driver untuk 
Linux, walaupun masih terbatas. Teknologi 
yang digunakan di dunia desktop juga sudah 
sangat canggih. Apabila kita lihat, desktop- 
desktop yang hadir di berbagai distro saat 
ini tidaklah kalah indah dan canggih apabila 
dibandingkan dengan Windows. 

Mencoba untuk seobjektif mungkin, 
KDE 3.5.x/GNOME 2.16 misalnya, dapat 
tampil sangat lengkap, indah, dan mudah 
digunakan. Menurut penulis, desktop Win- 
dows XP masih kalah cukup jauh. Hanya, 
barangkali banyak pengguna yang telah 
terbiasa menggunakan desktop Windows 





XP dan menganggapnya mudah. Menurut 
pepatah, kita umumnya akan lebih mudah 
menggunakan segala sesuatu apabila telah 
terbiasa. Keinginan untuk mempelajari 
yang baru juga umumnya lebih rendah. Al- 
hasil, desktop Linux seringkali dikatakan 
susah, walaupun belum pernah dicoba. 

Lebih jauh, kondisi desktop di Linux saat 
ini memang penuh warna. Di tulisan ini, 
kami mencoba menghadirkan bagaimana 
kondisi desktop Linux saat ini. Apa saja 
yang sedang terjadi. 

Pembahasan akan dimulai dari pem- 
bahasan berbagai desktop dan window 
manager yang tersedia. Kemudian, kami 
juga akan membahas beberapa distro yang 
mengkhususkan diri di desktop. Setelah 
itu, kami akan menyajikan pula berbagai 
software yang dapat digunakan oleh devel- 
oper desktop/aplikasi desktop agar mampu 
menghasilkan desktop yang powerful dan 
tetap menuruti standar. Ya, kami juga akan 
standar/spesifikasi 


membahas beberapa 


yang telah disepakati, agar desktop Linux 


www.infolinux.web.id 








semakin dapat diadopsi oleh berbagai pi- 


hak. Selamat membaca! 


ANEKA DESKTOP DAN WIN- 
DOW MANAGER 


Perkembangan Linux untuk desktop 
tidaklah lepas dari andil berbagai desktop 
environment (dan X Window System). Di 
dunia Linux, terdapat beberapa desktop 
pupuler yang menyasar kalangan yang ber- 
beda-beda: 

@ Ada yang menyasar kalangan end user, 
namun dapat juga digunakan oleh user 
yang lebih berpengalaman (melalui ber- 
bagai opsi konfigurasi yang disediakan). 

@ Ada yang menyasar end user dengan 
tampil sangat sederhana. 

@ Ada yang tampil lebih ringan dan mini- 
malis, namun tetap lengkap dan mena- 
rik. 

@ Ada yang super minimalis dan mirip 
dengan Windows 9x. 

@ Ada yang berusaha semirip mungkin 
dengan Windows XP. 


www.infolinux.web.id 


Istilah desktop environment tentunya 
harap dibedakan dengan window manager, 
yang tugas utamanya memang hanya meng- 
atur window. Namun, beberapa window 
manager memang datang dengan kemampu- 
an plus seperti menyediakan taskbar (mi- 
rip dengan Windows), kemampuan untuk 
menyediakan fasilitas wallpaper, dan lain 
sebagainya. 

Utamanya, kita akan membahas desktop 
environment karena software inilah yang 
memegang peranan paling penting dalam 
menghadirkan desktop untuk user yang 
terbiasa dengan Windows. Bukan window 
manager tidak punya andil, namun ini lebih 
ke arah kebiasaan pengguna. Pengguna 
mungkin menginginkan fasilitas yang kom- 
plit, desktop yang sangat mudah digunakan, 
drag and drop, pengaturan yang terintegrasi, 
fasilitas file manager yang super mudah, dan 
lain sebagainya. Pengguna mungkin tidak 
menyukai program yang sekadar mampu 
mengatur window dan menghadirkan task- 
bar, namun harus mencari-cari sendiri file 
manager, mengkonfigurasi segala sesuatu 
secara terpisah, kehilangan fitur drag and 
drop, dan lain sebagainya. 

Namun, di akhir pembahasan ini, kita 
akan membahasjuga berbagaiwindowmana- 
ger canggih yang sangat layak digunakan. Di 
Linux, kita punya banyak pilihan. 


KDE (K Desktop Environment) 


Desktop yang satu ini barangkali merupakan 
desktop yang paling banyak digunakan oleh 
distribusi Linux yang berorientasi desktop. 
Bagi sebagian besar kalangan, KDE merupa- 
kan desktop yang paling cocok digunakan 
oleh pengguna yang terbiasa menggunakan 
Windows. Harus diakui, berbagai teknologi 
canggih yang digunakan dan kemampuan- 
nya untuk tampil indah dan mudah diguna- 
kan memang cocok digunakan oleh peng- 
guna yang belum terbiasa dengan Linux. 
Walau demikian, KDE sebenarnya merupa- 
kan desktop yang sangat configurable. Oleh 
karena itu, cukup banyak juga pengguna 
berpengalaman yang tetap menggunakan 
KDE. Berbagai opsi yang disediakan me- 
mang menjadikan KDE bisa diatur sesuai 
preferensi. 

KDE bisa didapatkan di website-nya: 
http://www.kde.org. 

Pada saat tulisan ini dibuat, versi terba- 
ru KDE adalah 3.5.4, yang dirilis pada awal 


UTAMA 


Agustus yang lalu. Ini berarti, KDE sudah be- 
rumur lebih kurang 10 tahun, semenjak pen- 
gumuman pertamanya pada 1996 (14 Okto- 
ber) sebagai Kool Desktop Environment. 


Fitur 
Berikut ini adalah fitur-fitur KDE secara 
umum: 
@ Menganut filosofi ‘one stop shopping’. 
@ Web Browser dan File Manager Kon- 
gueror. 
@ Paket Office Koffice yang terdiri atas: 
© Kword (pengolah kata). 
e Kspread (spreadsheet). 
Kpresenter (aplikasi presentasi). 
Karbon14 (penggambar vektor). 
Kchart (chart dan diagram). 
Kformula (formula editor). 
Kivio (diagram dan flowchart). 
Kexi (database). 
Krita (Image editing). 
Kplato (project management). 


Kugar (report generator). 

@ KIO yang mendukung dan transparan 
terhadap jaringan, memungkinkan 
pengguna untuk mengakses file biasa, 
share NFS, share SMB, halaman HTTP, 
FTP, LDAP dan lainnya secara transpar- 
an. Penambahan plugin untuk KIO 
dimungkinkan. 

@ Arsiterktur multimedia aRts (Analog 
Realtime Synthesizer). Memungkinkan 
pemutaran audio dan video, lokal atau- 
pun remote. 

@ Sangat dapat dikustomisasi, termasuk 
dukungan Theme. 

@ Menuruti berbagai standar dari freedesk- 


top.org. 


Teknologi 

Berikut ini adalah beberapa teknologi yang 

digunakan oleh KDE: 

@ Qt untuk pustaka widget. 

@ DCOP Messaging, yang mendukung 
message parsing dan Remote Procedure 
Call dengan XML-RPC. 

@ KIO Network Technology. 

@ Komponen Kparts (Component Ob- 
ject Model) yang sangat hebat, yang 
mengijinkan aplikasi untuk meng-embed 
aplikasi lain. Komponen ini digunakan 
dengan sangat aktif oleh Koffice dan 
Konqueror. 

@ XML GUI Builder. 

@ KHTML, rendering engine untuk HTML, 


INFOLINUX = 11/2006 31 


32 


= Sa 
Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window H 
Location: E> [E /home/boba 


Ajar cere as sper. er/commoni | 


AA 

















Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings 


GO QOO Sh HA 


Location: E> [a fip://mirrors kernel.org/ 
































T? Minitools 


K TREAN || Œ Translate Web Page 


47 Archive Web Page.. 


@ 25 Items - 4 Files; 











Unix aneratinn svstam Mnre 


@ Change Browser identification 


Conquer your Desktop! 


KDE is a powerful Free Software graphical desktop 
environment for Linux and Unix workstations. It combines 
ease of use, contemporary functionality, and outstanding 














grapon design with the technological superiority of the | Hotspot é| g 
E < 
Om 





(eikde3 nshots - Kor: Jes|tpmirrors.kernet.org/ - Kor | 


80} 5 hae 
Desktop KDE. 








mendukung JavaScript, Java, HTML 
4.0, CSS-2, SSL, dan plugin Netscape. 
KHTML juga mendukung Kparts. 


Aplikasi 

Saat ini, banyak sekali aplikasi yang tersedia 
untuk KDE. Berikut ini adalah beberapa di 
antaranya: 

@ Office: 

e Suite: KOffice. 

e Finansial: KmyMoney, FacturaLUX, 
kbudget. 

e Desktop Publishing: Scribus. 

e Database: Tellico, 
knoda, Rekall. 

@ Groupware: Kontact. 

@ PDF Reader: KPDF. 

@ Multimedia: 

e Audio dan Video: amarok, Kplayer, 
Kmplayer, ManDVD, Kaffeine, kde- 
tv, juK. 

e Kamera gigital: digikam. 


KmysglAdmin, 


e Image Viewer: Gwenview, Showlmg. 
e CD/DVD burning: K3B. 
@ Network: 
e HTTP/Web Browser: Konqueror. 
e File sharing: Apollon, Ktorrent, KML- 


donkey. 

e Chat: SIM Instant Messenger, 
Kopete, Skype, Licg. 

e FTP: Kasablanca, KFTPGrabber, 
KBear. 


e Mail: Kmail, KcheckGmail. 
e Utility lain: KnetworkConf, Knmap, 
Kssh, Konnection, Wireless Assistant. 
@ Development: 
@ Development Environment: Kdevel- 
op, Kommander, Quanta Plus, Gam- 
bas, Eric3. 


11/2006 = INFOLINUX 











«Oma 2:25 


Desktop GNOME. 


e Development tool: Umbrello, kdesvn, 
cervisia, KXML Editor, Kconfigure, 
Kompare. 

@ Sains: QtiPlot, K3DSurf, LabPlot, PG 
Calculator, Kstars, Quantum GIS, dan 
lain-lain. 

@ Security: 

e Anti Virus/Anti 
KlamAV. 

e Firewall: KmyFirewall, Firewall Build- 


Virus Frontend: 


er. 
@ Text Editor: Kate, Kwrite, Kpad. 
@ Game: Ksudoku, kbilliards, Cube, KsirK, 


Kxmame, dan lain-lain. 


Catatan penting: 

@ Kita juga tetap dapat menjalankan apli- 
kasi lain (non-KDE) di atas KDE, seperti 
halnya: 

e Paket Office OpenOffice.org. 

e Web Browser: Mozilla Firefox, Opera. 
è Mail Client: Mozilla Thunderbird. 

e Image Editor: GIMP. 

@ Beberapa aplikasi yang dibahas sebelum- 
nya sesungguhnya tidak spesifik terhadap 
KDE. Namun, mereka dibangun dengan 
pustaka Ot yang digunakan KDE. 


LiveCD Linux yang menggunakan KDE 
Berikut ini adalah beberapa distribusi live- 
CD Linux yang menggunakan KDE: 
Kubuntu. 

Knoppix. 

SLAX. 

KLAX. 

Kanotix. 

MyahOS Live CD. 

Mandrive Linux live CD. 

PC Linux OS Live. 





@ Kororra. 
@ SimplyMEPIS Live. 


GNOME 

GNOME merupakan salah satu desktop 
populer di Linux. Berbagai distro menjadi- 
kan GNOME sebagai desktop default-nya. 
GNOME mencoba menghadirkan desktop 
yang sangat mudah digunakan oleh end user. 
Harus diakui, GNOME tampil sangat seder- 
hana, namun tetap nyaman untuk diguna- 
kan. Tampilan yang sederhana dan bersih 
menjadikan pengguna pemula tertentu yang 
belum terbiasa dengan desktop di Linux mu- 
dah untuk mempelajarinya. 

GNOME bisa didapatkan di website-nya: 
http://www.gnome.org. 

Pada saat tulisan ini dibuat, versi terbaru 
GNOME adalah 2.16, yang dirilis pada awal 
September yang lalu. Ini berarti, GNOME 
sudah berumur lebih kurang 9 tahun, 
semenjak pengumuman pertamanya pada 


1997 (Agustus). 


Fitur 

Berikut ini adalah fitur-fitur GNOME secara 

umum: 

@ Menganut filosofi modular. 

@ File Manager Nautilus yang sederhana, 
namun powerful. 

@ User interface yang sangat sederhana. 
Fokus dari Developer GNOME adalah 
UI yang lebih baik, bukan UI yang lebih 
banyak atau lebih bisa dikonfigurasi. 

@ Tersedia tool semacam Gconf editor (mi- 
rip Registry Editor pada Windows) bagi 
pengguna yang tetap senang mengutak- 
atik desktop walaupun GNOME telah 


menawarkan kesederhanaan. 


www.infolinux.web.id 


@ Memiliki dukungan aksesibilitas yang 
tinggi. 

@ Datang dengan screen reader yang power- 
ful: Orca (pada GNOME 2.16). 

@ Memanfaatkan Gstreamer, sebuah multi- 
media framework open source yang power- 
ful. 

@ Datang dengan GNOME Human Inter- 
face Guidelines, yang memiliki fokus 
utama pada konsistensi user interface. 

@ Menggunakan icon vektor berformat 
SVG. 

@ Memanfaatkan pango untuk inter- 
nasionalisasi. 

@ Web browser epiphany (menggunakan 
Gecko layout engine dari Mozilla Project) 
yang sangat bisa diandalkan dan terus 
disempurnakan. 

@ Menuruti berbagai standar dari freedesk- 
top.org. 

@ Memiliki waktu rilis yang relatif teratur. 


Teknologi 

Berikut ini adalah beberapa teknologi yang 
digunakan oleh GNOME: 

@ GTK+ untuk pustaka widget. 

@ Gstreamer untuk multimedia. 

@ Cairo, pustaka grafik yang sangat luar 
biasa. 

D-BUS, komunikasi antarproses. 

HAL, Hardware Abstraction Layer. 
Poppler, pustaka untuk PDF rendering. 


Dan masih banyak lagi. 


Aplikasi 
Saat ini, banyak sekali aplikasi yang tersedia 
untuk GNOME. Berikut ini adalah beberapa 
di antaranya: 
@ Office: 
e Word Processor: Abiword. 
@ Spreadsheet: Gnumeric. 
e Finansial: GnuCash, TinyERP, Home- 
bank, MyBudget. 
Desktop Publishing: PageStream. 
Database: MySOL Administrator. 
Groupware: Evolution. 
PDF Reader: ePDFView. 
Project Management: Planner. 
@ Multimedia: 
Audio dan Video: Banshee, Rhythm- 
box, Totem. 


© Z © © © © Ọ 


e Kamera Digital: F-Spot. 

e Image Viewer: gThumb. 

e CD/DVD burning: 
GNOMEBaker. 


Nautilus, 


www.infolinux.web.id 


@ Network: 

HTTP/Web Browser: Epiphany. 
File sharing: Burro, DC#, GtkDC. 
Chat: GAIM. 

FTP: gFTP, 

Mail: Evolution, Balsa. 


Utility lain: Downloader for X, gwget. 

@ Development: 

e Development Environment: Anjuta, 
Mono, OpenLDev. 

e Development tool: Conglomerate, 
Glade. 

@ Sains: Gnaural, GchemPaint, GAMGI, 
Gabedit, Genius, MOMHVis, Oregano, 
Dr.Geo. 

@ Security: 

e Anti Virus/Anti 
ClamTk. 
@ Firewall: FireStarter. 

@ Text Editor: Gedit. 

@ Game: Gnome Attacks, Crossfire, Mon- 
key Bubble, Monkey Bubble. 


Virus Frontend: 


Catatan penting: 

@ Kita juga tetap dapat menjalankan 
aplikasi lain (non GNOME) di atas 
GNOME seperti halnya: 

e Paket Office OpenOffice.org. 

e Web Browser: Mozilla Firefox, Opera 
e Mail Client: Mozilla Thunderbird. 

e Image Editor: GIMP. 

@ Beberapa aplikasi GNOME yang disebu- 
tkan sebelumnya sebenarnya bukan apli- 
kasi khusus GNOME, namun barang- 
kali lebih tepatnya merupakan aplikasi 
GTK+. 


LiveCD Linux yang menggunakan GNOME 
Berikut ini adalah beberapa distribusi live- 
CD Linux yang menggunakan GNOME: 

@ GnomeLiveCD. 

@ Gnoppix. 

@ Parsix. 


Xfce 
Bagi pengguna yang menganggap GNOME 
atau KDE terlalu berat, maka desktop yang 
satu ini bisa dijadikan sebagai pilihan. Xfce 
merupakan desktop environment yang 
ringan dan minimalis, namun tetap komplit 
dan menarik. 

Xfce bisa didapatkan di website-nya: 
http://www.xfce.org. 

Pada saat tulisan ini dibuat, versi terbaru 
Xfce adalah 4.4 RC 1 (4.3.99.1), yang dirilis 


UTAMA 


pada awal September yang lalu. Ini berarti, 
Xfce sudah berumur lebih kurang 10 tahun, 
semenjak pengumuman pertamanya pada 


1996 (Desember). 


Fitur 

Berikut ini adalah fitur-fitur Xfce secara 
umum: 

Menganut filosofi modular. 

Terminal emulator ringan. 

File Manager Thunar. 

Extension Library libexo. 

Text Editor mousepad. 

Aplikasi pengatur waktu Orage. 
Program penanganan arsip Xarchiver . 
Mendukung multiscreen dan Xinerama. 


Mendukung font anti-alias. 


Menyediakan development framework 
yang menarik. 

Telah diterjemahkan ke lebih dari 40 ba- 
hasa. 


@ Menuruti berbagai standar dari freedesk- 
top.org. 


Teknologi 

Berikut ini adalah beberapa teknologi yang 
digunakan oleh Xfce: 

@ GTK+ untuk pustaka widget. 

@ Pango. 

@ atk. 

@ Pustaka-pustaka pendukung lain. 


Aplikasi 

Catatan untuk aplikasi yang berjalan di 

desktop Xfce: 

@ Kita juga tetap dapat menjalankan apli- 
kasi lain (non Xfce) di atas Xfce, seperti 
halnya: 

e Paket Office OpenOffice.org. 

e Web Browser: Mozilla Firefox, Opera. 
e Mail Client: Mozilla Thunderbird. 

e Image Editor: GIMP. 

@ Aplikasi yang dibangun dengan GTK+ 
masih bisa dianggap sebagai aplikasi un- 
tuk Xfce. 

@ Aplikasi yang dibangun menggunakan 
Xfce Foundation Classes (http://xfc.xfce. 
org) adalah aplikasi yang dikhususkan 
untuk desktop Xfce. 


LiveCD Linux yang menggunakan Xfce 
Berikut ini adalah beberapa distribusi liv- 
eCD Linux yang menggunakan Xfce: 

@ Xfid. 

@ GoblinX Mini Edition. 


INFOLINUX = 11/2006 33 


Xfce Settings Manager 


£ Xfce Settings Manager 


Abi User Interface Preferences 


meme [Rone] 
inlce [E| 


v) Use anti-aliasing for fonts 


Font 














Font Rendering 


v) Use hinting: Display Preferences 





C] Use sub-pixel hinting: "FE Display Preferences 


Resolution Gamma correction 


1600x1200@85 
1600x1200@75 
1600x1200@70 
1600x1200@65 || 
1600x1200@60 
1280x1024@85 
1280x1024@75 
1280x1024@60 
1400x1050@85 || 


Session chooser 


Logout settings 











WI Prompt on logout 


C] Display chooser on login 


WI Automatically save session on logout 














=E gp O28 MM «20: 0» 





Desktop XFCE. 


EDE (Equinox Desktop Environment) merupa- 
kan desktop environment kecil, yang seder- 
hana dan sangat cepat. Window manager EDE 
bahkan menggunakan memory lebih sedikit 
dibandingkan dengan xterm. Tampilan de- 
fault EDE mirip dengan tampilan pada Win- 
dows 9x. 

EDE bisa didapatkan di website-nya: 
http://ede.sf.net. 

Pada saat tulisan ini dibuat, versi terbaru 
EDE adalah 1.1, yang dirilis pada awal Sep- 
tember yang lalu. EDE terdaftar di Source- 
Forge pada Maret 2002. Apabila tanggal ter- 
daftarnya merupakan tanggal lahirnya EDE, 
maka kini EDE telah berumur lebih kurang 4 
tahun. Masih sangat muda. 


Fitur 

Berikut ini adalah fitur-fitur EDE secara 

umum: 

@ Sangat sederhana dan cepat. 

@ Mendukung icon dan wallpaper pada desk- 
top. 

@ Mendukung font antialias. 

@ datang dengan taskbar yang configurable. 

@ Mendukung theme. 

@ Mendukung lokalisasi. 


Teknologi 


Berikut ini adalah teknologi yang digunakan 
oleh EDE: 


11/2006 = INFOLINUX 


@ eFLTK untuk pustaka widget. 
@ Pustaka-pustaka pendukung lain. 


Aplikasi 

Catatan untuk aplikasi yang berjalan di desk- 

top EDE: 

@ Kita juga tetap dapat menjalankan aplikasi 
lain (non-EDE) di atas EDE seperti halnya: 
e Paket Office OpenOffice.org. 
© Web Browser: Mozilla Firefox, Opera. 
@ Mail Client: Mozilla Thunderbird. 
e Image Editor: GIMP. 

@ Aplikasi yang dibangun dengan eFLTK/ 
FLTK masih bisa dianggap sebagai aplikasi 
untuk EDE. 


LiveCD Linux yang menggunakan EDE 

Berikut ini adalah distribusi liveCD Linux yang 
menggunakan EDE: 

@ STX. 


XPde 


XPde merupakan desktop environment yang 
mirip dengan tampilan pada Windows XP. 
Salah satu tujuan pengembangan Xpde adalah 
memudahkan pengguna Linux yang telah ter- 
biasa dengan Windows XP. 

Xpde bisa didapatkan di website-nya: 
http://www.xpde.com. 

Pada saat tulisan ini dibuat, versi terbaru 
Xpde adalah 0.5.1, yang dirilis pada 21 Agus- 
tus 2004. 


Fitur 

Berikut ini adalah fitur-fitur Xpde secara 
umum: 

@ Tampilan yang mirip dengan Windows 
XP. 

Mendukung theme. 

Mendukung icon. 

Datang dengan start menu. 


Datang dengan beberapa aplikasi seper- 
t 

@ game Mines. 

e Picture Viewer. 


e Paint. 


Teknologi 

Berikut ini adalah teknologi yang digunakan 
oleh Xpde: 

@ Kylix. 

@ Pustaka-pustaka pendukung lain. 


Aplikasi 

Catatan untuk aplikasi yang berjalan di 

desktop Xpde: 

@ Kita juga tetap dapat menjalankan apli- 
kasi lain (non-Xpde) di atas Xpde seperti 
halnya: 

@ Paket Office OpenOffice.org. 

e Web Browser: Mozilla Firefox, Ope- 
ra. 

e Mail Client: Mozilla Thunderbird. 

e Image Editor: GIMP. 


LiveCD Linux yang menggunakan Xpde 
Berikut ini adalah distribusi liveCD Linux 
yang menggunakan Xpde: 

@ Barnix/DebXPde. 


Berbagai window manager 

Selain desktop environment yang telah 
dibahas sebelumnya, kita akan membahas 
pula berbagai window manager yang popu- 
ler di dunia Linux. Desktop Environment 
bukanlah barang wajib bagi semua peng- 
guna. Banyak pengguna Linux yang hanya 


mengandalkan window manager. 


Fvwm 
Fvwm merupakan window manager yang 
menuruti standar ICCCM. Saat ini, Fvwm 
masih sangat aktif dikembangkan dan me- 
miliki dukungan komunitas yang kuat. 
Pada saat tulisan ini dibuat, fvwm ber- 
ada pada versi 2.4.19 (stabil, 30 September 
2004) dan 2.5.18 (pengembangan, 11 Sep- 
tember 2006). 


www.infolinux.web.id 





Desktop EDE. 


Informasi lebih lengkap: http://www. 
fuwm.org 


Afterstep 
Afterstep merupakan window manager un- 
tuk X yang awalnya berbasiskan look and feel 
interface NeXTStep. Afterstep menyediakan 
tampilan yang konsisten, bersih dan elegan. 
AfterStep masih cukup aktif dikembangkan. 
Pada saat tulisan ini dibuat, Afterstep ber- 
ada pada versi 2.2.2 (24 Mei 2006). 
Informasi lebih lengkap: http://www.af- 
terstep.org. 


Window Maker 


Window Maker merupakan window mana- 
ger untuk X yang awalnya dikembangkan 
untuk menyediakan dukungan integrasi 
untuk desktop environment GNUstep. 
Window Maker menghadirkan look and 
feel yang elegan seperti halnya NEXT- 
STEP. 

Pada saat tulisan ini dibuat, window mak- 
er berada pada versi 0.9.20 (3 Juli 2005). 

Informasi lebih lengkap: http://www.win- 
dowmaker. info. 


Icewm 
IceWm adalah window manager untuk X 
yang sederhana, cepat, dan kaya fitur. 
Pada saat tulisan ini dibuat, icewm berada 
pada versi 1.2.28 (10 September 2006). 
Informasi lebih lengkap: http://www. 
icewm.org. 


enlightenment 
Enlightenment adalah window manager yang 
sangat menarik, kaya fitur, dan unik. 


www.infolinux.web.id 





Dr al LA http://infolinux.web.id/ 





Cari di 
InfoLINUX: 


Menu Utama 

« Home 

« Forum Tanya 

lawab 

e Milist Pembaca 
Outsourcing 


Proyek Software 
I 
« Download 


Workshop 


e Ads Info 


Sunday, 17 September 2006 


NASA Menggunakan Linux 
[L_e Diposting oleh sapta pada Sabtu, 16 September @ 09:02:20 WIT (61 reads) “ INFO own 
Advanced by Google Minggu ini NASA mencoba Linux untuk lunar rover yang disebut dengan 
K-10 di padang pasir Arizona. Penggunaan ini diharapkan untuk 
mengurangi biaya dan kemudahan perbaikan dibandingkan 
menggunakan software komersial. 


(Detail... | 526 bytes lagi | komentar? | @ =) 


(Detail... | 2401 bytes lagi | komentar? | 2 = ) 


| Ip 

7 = 

| A 1 

» Ke 3 AR g 
Monti - ed Linux Magazine : H re | FAO's exe 


ec 


Categories 
e Acara (0302) 


Survey 


Distro Linux yang 
Anda Pakai 


O Fedora 
© SuSE 
© Mandriva 


Diposting oleh sapta pada Sabtu, 16 September @ 09:01:34 WIT (41 reads) © Ubuntu 
mengirim berita: "Workshop ini akan mengajarkan 

cara membuat aplikasi SMS Gateway yang memiliki fasilitas 

penanganan SMS dengan berbagai kegunaan, diantaranya : 

1.Mengirimkan pesan SMS masal 

2.Mengambil data dari database, misalnya untuk 

pengecekkan Stok Barang, Pendapatan Usaha, Nilai Ujian, 

6 Registrasi Pelanggan, dan sebagainya. 
3.Membuat interface berbasis web dengan PHP dan MySOL 
4.Membuat autoresponder SMS 


© Debian 
© Lainnya 


Surveys yang Lalu 


re) 


Votes: 22 | 
komentar: O 


Artikel bagus 
hari ini 





= 


Desktop Window Maker. 


Pada saat tulisan ini dibuat, enlighten- 
ment berada pada versi DR16 0.16.8.3 (17 
Agustus 2006). 

Informasi lebih lengkap: http://www.en- 
lightenment.org/. 


Fluxbox 
Fluxbox merupakan window manager un- 
tuk X yang minimalis, sangat ringan, na- 
mun tetap menarik. 
Pada saat tulisan ini dibuat, fluxbox ber- 
ada pada versi 1.0rc2 (3 Juli 2006). 
Informasi lebih lengkap: http://fluxbox. 
sourceforge.net/. 


BEBERAPA DISTRO KHUSUS 
DESKTOP 


Saat ini, banyak sekali distribusi Linux lahir 
dikalangan komunitas ataupun korporat. Se- 
bagian dari distribusi tersebut adalah distri- 
busi general purpose yang menawarkan fungsi- 
onalitas sebagai server sederhana, desktop, 
development system, dan lain sebagainya. 
Sebagian dari distribusi yang ada meng- 
khususkan dirinya sebagai distribusi untuk 
desktop. Sebagai distribusi desktop, mereka 
setidaknya menawarkan: 
@ Sejumlah aplikasi yang dibutuhkan oleh 
dunia desktop seperti: 
e Paket Office OpenOffice.org/KOffice. 
@ Paket Internet seperti Mozilla Firefox, 
Thunderbird, Opera. 
e Paket Multimedia yang mendukung 
berbagai format media. 
@ Aplikasi-aplikasi terbaru. 
hardware 


@ Dukungan sangat 


yang 
luas, dilengkapi tentunya dengan tool 


pendeteksi hardware otomatis. 


Diskless System Linux masuk SD 
Diposting oleh sapta pada Sabtu, 16 September @ 09:00:35 WIT (65 reads) 


Maaf, belum ada. 








J 
E — Dles menairim berita: " _ Arti 


@ Installer yang mudah digunakan. Umum- 


nya, mereka juga datang sebagai LiveCD. 

@ Tampilan boot/shutdown yang super ra- 
mah. 

@ Tampilan desktop yang dikustomisasi se- 
cara menyeluruh, termasuk theme yang 
barangkali mirip dengan Windows atau 
Mac OS. 

@ Repositori untuk aplikasi yang mudah 
didapatkan (mungkin berbayar). 

@ Teknologi terbaru untuk desktop. 


Pada saat tulisan ini dibuat, berikut ini 
adalah berbagai distro khusus desktop yang 
tergolong baru dirilis dan sedang menarik 
perhatian. 


Freespire 1.0 

Freespire 1.0 datang dengan dua versi: 

@ Versi komplit yang datang dengan 
dukungan aplikasi proprietary. 

@ Versi yang hanya datang dengan Free/ 

Open Source Software. 

Distro ini menawarkan kemudahan 
penggunaan, dukungan hardware yang luar 
biasa dan CNR (Click N Run) dari Linspire. 

Informasi lebih lanjut: http://freespire. 
org/. 


PCLinuxOS BigDaddy 0.93a 

PCLinuxOS BigDaddy 0.93a merupakan 

distribusi Linux yang lengkap dan menarik. 

Distro ini menawarkan: 

@ Dukungan hardware yang bagus. 

@ Paket yang lengkap, mencakup internet, 
office, multimedia, bahkan web publishing 
tool. 


INFOLINUX = 11/2006 35 


36 


7 nae N Mig s OA = 
cE LE ORES I Fi 
= 4 th Ea hen 
© aterm sabe Ja 


ii es: ) aterm, 
PENA title "Nedit tabs" --pattecn "Edit: Htnp/ut. log 
sachasllinTabs —title "Nedit tab: 


tep-stable/afterstepi WinTabs.c 


File Edit Search Preferences Shell Macro Windows 


|) 1 
Makefile, ir 
VinTak: 
OTE oe 
J 


fie Bo Eio Bea Bos Beroki Eeit Eei 


Desktop Afterstep. 


@ Kustomisasitampilan yang sangat mena- 
rik. 


Informasi lebih lanjut: http://www.pc- 
linuxos.com/. 


SimplyMEPIS 6.0-1 

Distro ini menawarkan desktop Linux 
yang: 

@ Mudah digunakan. 

@ Mudah diinstal. 

@ Kaya fitur. 

@ Memiliki dukungan hardware yang luas. 


Informasi lebih lanjut: http://www.me- 
pis.org. 


Xandros Home 

Xandros Home tersedia dalam dunia versi: 
@ Home (US$39.99). 

@ Home Premium (US$79.99). 


Xandros menawarkan distribusi Linux 

yang: 

@ Mudah digunakan. 

@ Mudah diinstal. 

@ Datang dengan aplikasi yang menarik 
dan terintegrasi. 

@ Memiliki Dukungan hardware yang 
luas. 


@ Didukung oleh perusahaan. 


Informasi lebih lanjut: http://www.xan- 
dros.com/. 


11/2006 = INFOLINUX 





Catatan penting: 
@ Distribusi 
Mandriva, Ubuntu dan Fedora juga 


besar macam openSUSE, 
datang dengan berbagai fasilitas yang 
sangat menarik untuk digunakan di du- 
nia desktop. 

@ Distro yang dibahas sebelumnya hanya- 
lah merupakan beberapa distro yang 
dikhususkan untuk desktop. Masih ban- 
yak lagi yang lainnya. Tulisan ini tidak 
bermaksud untuk mengistimewakan 
yang satu dan mendiskreditkan yang 


lainnya. 


FREEDESKTOP.ORG 


Freedesktop.org merupakan forum kolabo- 
ratif untuk software dan standar X Win- 
dow System. Informasi lebih lengkap bisa 
didapatkan di website-nya: http://www. 
freedesktop.org. 


Software 

Berikut ini adalah beberapa software yang 

dibahas di Freedesktop.org. 

@ AIGLX, yang merupakan singkatan dari 
Accelerated Indirect GL X. Adalah proyek 
yang bertujuan untuk menghadirkan GL- 
accelerated effect pada desktop. Dikem- 
bangkan oleh X.org dan komunitas Fedo- 
ra Core. Proyek AIGLX telah di-merge ke 
X.org dan tersedia pada X.org 7.1. Proyek 
ini seringkali dibandingkan dengan Xgl. 
Informasi: http://fedoraproject.org/wiki/ 
RenderingProject/aiglx. 





@ Gstreamer. 


@ Cairo. Pustaka grafik 2D yang mendu- 
kung berbagai output device. Output tar- 
get yang didukung saat ini adalah: 

X Window System. 

Win32. 

Image Buffer. 

Postscript. 

PDE, 

SVG. 

dan lain sebagainya. 


Informasi: http://cairographics.org/. 

@ D-BUS. Merupakan message bus system, 
yang memudahkan aplikasi untuk ber- 
bicara satu dengan lainnya. Informasi: 
http://www.freedesktop.org/wiki/Soft- 
ware_2fdbus. 

@ Desktop Virtual File System. Menye- 
diakan sistem yang memungkinkan 
aplikasi berorientasi desktop untuk 
mengakses data filesistem dengan mu- 
dah. Informasi: http://www.freedesktop. 
org/wiki/Software 2fdvfs. 

@ DRI (Direct Rendering Infrastructure). 
Framework yang mengijinkan akses 
langsung ke hardware grafik secara 
aman dan efisien. Informasi: http://dri. 
freedesktop.org/wiki/. 


@ Enchant. Merupakan layer abstrak cross 


platform untuk spell check. Informasi: 
http://www.abisource.com/projects/en- 
chant/. 


@ GoFun. Merupakan implementasi dari 


Desktop Entry Specification. Informasi: 
http://gofun.berlios.de/tipiwiki/index.php. 
Merupakan multimedia 
framework yang populer di dunia open 
http://gstreamer. 


source. Informasi: 


freedesktop.org/. 


@ HAL. Spesifikasi dan implementasi dari 


Hardware Abstraction Layer. Informasi 
lebih lanjut: http://www.freedesktop.org/. 
wiki/Software_2fhal . 


@ Linux Desktop Testing Project. Proyek 


yang bertujuan untuk menyediakan test 
automation framework dan tool lainnya 
yang dapat digunakan untuk menguji 
desktop Linux. Informasi: http://Idtp. 
freedesktop.org/wiki/. 


@ Libburn. Merupakan pustaka untuk 


membaca, membuat dan menulis disk 
optikal. Informasi lebih lanjut: http://ic- 
culus.org/burn/. 


@ Libkdb. Merupakan pustaka untuk mem- 


baca dan menulis konfigurasi. Informasi: 


www.infolinux.web.id 


UTAMA 


DESKTOP LINUX KE DEPAN 


Om Melihat perkembangan desktop Linux dan 


aapi A 
f \ ith £ Palang Places System 
v The GIMP pai a v 


file Xtns Help 


+ /8 BB 
BATTAL 
sazi 


Boru 





Contoh efek pada AIGLX. 


http://www.libelektra.org/Main Page. 
@ Mesa. Merupakan pustaka grafik 3D 
OpenGL. 
http://www.mesa3d.org/. 


implementasi Informasi: 

@ Popper. Merupakan pustaka untuk PDF 
rendering. Informasi: http://poppler. 
freedesktop.org/. 

@ SCIM. Singkatan dari Smart Common 
Input Method. Sebuah platform untuk 
mengembangkan servis input method. 
Informasi: http://www.scim-im.org/. 

@ Xgl. Merupakan arsitektur X server di 
atas openGL. Informasi lebih lanjut: 
http://www.freedesktop.org/wiki/Soft- 


ware 2fXgl. 


Standar 

Berikut ini adalah standar/spesifikasi yang 

dibahas di Freedesktop.org, yang telah diado- 

psi/disetujui oleh cukup banyak pihak. 

@ DND (http://www.newplanetsoftware. 
com/xdnd/). 

@ Window Manager Specification (http:// 
www.freedesktop.org/wiki/Standards_ 
2fwm_2dspec). 

@ Xembed — (http://www.freedesktop.org/ 
wiki/Standards 2fxembed 2dspec). 

@ X clipboard explanation (http://www. 
freedesktop.org/wiki/Standards_2fclip- 
boards_2dspec). 

@ UTF8_STRING (http://www.pps.jussieu. 
fr/~jch/software/UTF8_STRING). 

@ XBEL (http://pyxml.sourceforge.net/top- 
ics/xbel/). 

@ Desktop Entry Specification (http:// 
www.freedesktop.org/wiki/Standards_ 
2fdesktop_2dentry_2dspec). 


www.infolinux.web.id 


@ MenuSpecification (http://www. freedesk- 
top.org/wiki/Standards_2fmenu_2dspec). 

@ Desktop Base Directory Spec (http:// 
www.freedesktop.org/wiki/Standards_ 
2fbasedir_2dspec). 

@ Icon Theme Specification (http://www. 
freedesktop.org/wiki/Standards_2ficon_ 
2dtheme_2dspec). 


Catatan penting: 
@ Freedesktop.org bukanlah lembaga 
standar resmi. Beberapa standar yang 


dibahas sebelumnya juga bukanlah 


benar-benar standar, namun, telah 
didukung cukup baik. 
@ Di http://www.freedesktop.org/wiki/ 


Standards, masih terdapat spesifikasi 
lain yang mungkin: 
e Belum terlalu banyak digunakan. 


e Baru direncanakan. 


f 
BAR Yan 30 Dab seme a 
We 


A 
ss. 


y a ian TT 4 “ia uut mas = E-Store > 
a lei E AN «Nel aa 


Contoh efek pada Xgl. 


sistem operasi lain saat ini, bisa kita lihat 
bahwa dari sisi tampilan dan efek desk- 
top, pengguna Linux desktop akan segera 
menikmatinya dalam waktu singkat ini. 

Saat ini, desktop super menarik, ter- 
utama untuk efek, masih dimiliki dan 
dikuasai oleh Mac OS X dengan teknologi 
bernama Quartz Extreme (Mac OS X 10.2) 
dan Quartz 2D Extreme (Mac OS X 10.4). 

Tidak lama lagi, Microsoft dengan 
Windows Vista-nya akan ikut meramai- 
kan pasar desktop Indah, dengan tekno- 
logi DWM (Desktop Window Manager) 
dan user interface Aero. 

Nah, Linux pun memiliki AIGLX dan 
Xgl plus Compiz. Dengan software-soft- 
ware tersebut, yang tentunya akan sali- 
ng meningkatkan fiturnya, kita akan 
mendapatkan efek serupa pada desktop. 
Untuk fungsionalitas desktop, kita sudah 
memiliki KDE atau GNOME yang sangat 
bisa diandalkan. 

Perkembangan kernel pun menggem- 
birakan. Di samping itu, kita melihat bah- 
wa freedesktop.org telah berusaha menjadi 
zona kolaboratif terbaik dengan berbagai 
standar dan spesifikasi yang ada. 

Semua komponen yang ada kini di- 
harapkan untuk semakin memperbaiki 
kinerja masing-masing dan meningkat- 
kan kerja sama dengan komponen lain. 
Apabila kita semua bergerak dan saling 
mendukung, maka apa pun pasti bisa kita 
dapatkan. 

Selamat menikmati desktop luar biasa 
di Linux! Ô 





We anA PME TE Stree a . oS PO, Pay ey, 


INFOLINUX = 11/2006 37 


ALTERNATIF 


38 


Integrasi Proses Bisnis 
dengan Open Source ERP 





ersaingan bisnis yang semakin sengit, membuat 
sejumlah perusahaan mulai mengefisienkan segala 
kegiatan operasional bisnisnya. Jika semakin kompleks 


proses bisnis yang dijalankan, maka cepat atau lambat 


perusahaan tersebut pasti akan memerlukan sistem ERP. 


Di era persaingan ini, semakin sulit saja bagi 
sebuah perusahaan untuk mendapatkan 
keuntungan semaksimal mungkin. Jika saat 
ini suatu produk yang baru dikeluarkan su- 
dah terlihat laris di pasaran, pasti tak lama 
kemudian sudah terdapat produk sejenis 
dengan harga yang lebih murah dikeluarkan 
oleh perusahaan kompetitor lainnya. 

Untuk dapat bersaing, tentu diperlukan 
suatu sistem manajemen yang baik, un- 
tuk dapat memonitoring segala aktivitas 
produksi perusahaan. Tak mengherankan 
jika perusahaan pasti membutuhkan se- 
buah sistem aplikasi yang dapat memu- 
dahkan proses kerja. Kegiatan menghasil- 
kan produk, ketersediaan bahan baku, 
laporan keuangan, laporan pemasaran, 
laporan komplain pelanggan, dan sebagai- 
nya, merupakan beberapa komponen yang 
dapat menjadi bahan analisis untuk men- 
gambil keputusan. 

Salah satu sistem yang dapat digunakan 
untuk kebutuhan tersebut adalah ERP. En- 
terprise Resource Planning system (ERPs), 
adalah sistem yang dapat mengintegrasikan 
semua data dan proses di sebuah perusaha- 
an ke dalam sebuah sistem tunggal. Penger- 
tian ERP sendiri berasal dari sistem yang 
didesain untuk perancangan efisiensi peng- 
gunaan sumber daya yang dimiliki oleh 
suatu perusahaan. Meski istilah ERP lebih 
merujuk ke dalam lingkungan manufaktur, 
saat ini istilah sistem ERP lebih memiliki 
cangkupan yang luas. Sistem ERP secara 


11/2006 = INFOLINUX 


umum sudah meliputi semua fungsi dasar 
dari sebuah organisasi, terlepas dari bisnis 
suatu perusahaan. Kalangan bisnis, organi- 
sasi non-profit, organisasi non-pemerintah, 
pemerintah, dan jenis lembaga lainnya, 
merupakan beberapa contoh organisasi 
yang dapat menggunakan sistem ERP. 

Dalam suatu sistem ERP, biasanya 
sudah terdapat beberapa modul software 
yang dapat saling berketaitan satu sama 
lain. Sebuah database dalam sistem ERP 
biasanya mengandung semua data yang 
terdapat dalam module software yang me- 
liputi, manufacturing, supply chain manage- 
ment, financial, projects, human resources, 
customer relationship management, dan data 
warehouse. 

Dengan banyaknya modul yang ter- 
dapat pada sebuah sistem ERP, tak heran 
jika aplikasi ini dapat menurunkan ban- 
yaknya jumlah software yang dibutuhkan 
pada sebuah perusahaan besar. ERP juga 
dapat menghasilkan laporan yang terbagi di 
dalam beberapa sistem secara lebih mudah. 
ERP juga dapat memudahkan manajemen 
tingkat tinggi, dalam melakukan fungsi 
analisa yang berlaku di suatu perusahaan 
besar, untuk mengindentifikasikan tren 
yang berlaku di perusahaan sehingga dapat 
membuat suatu keputusan secara cepat. 

Bicara tentang aplikasi ERP, nama SAP 
dikenal sebagai sistem ERP yang paling popu- 
ler digunakan. Namun untuk dapat meng- 
gunakannya, perusahaan tersebut harus 





mengeluarkan beberapa ribu dollar untuk 


membeli lisensi. Sebagai alternatifnya, di 
Linux sudah terdapat beberapa aplikasi ERP 
yang bersifat open source. Meski bersifat open 
source, sejumlah fitur yang di miliki oleh apli- 
kasi ini, tidak kalah jauh dengan aplikasi 
sejenis yang bersifat komersial. Beberapa 
aplikasi ERP yang bersifat open source di 
antaranya, Compiere, Openbravo ERP, Suni- 
ant ERP, Tiny ERP, Tutos , dan webERP. 
Untuk mempermudah Anda memilih ap- 
likasi ERP yang paling sesuai untuk digunak- 
an pada perusahaan Anda, pada rubrik “Al- 
ternatif” kali ini, InfoLINUX akan membahas 
seputar fitur dan beberapa hal lainnya yang 
terdapat pada aplikasi ERP tersebut. Jadi, se- 


lamat membaca dan menentukan pilihan. 


Compiere 
Beberapa tahun yang lalu, sangat sulit mene- 
mukan aplikasi ERP Open Source yang me- 
miliki cukup banyak fitur. Tak heran, jika 
aplikasi ERP hanya digunakan oleh perusaha- 
an besar yang memiliki banyak dana untuk 
pembelian aplikasi ERP yang umumnya ber- 
harga mahal. Seiring dengan makin popu- 
lernya penggunaan aplikasi open source, 
sejumlah pengembang software mengem- 
bangkan aplikasi ERP yang memiliki sejum- 
lah fitur. Salah satunya adalah Compiere. 
Compiere merupakan aplikasi ERP yang 
menawarkan sejumlah kemampuan sistem 
ERP bagi kalangan small sampai medium 
bisnis yang ingin menggunakannya. Be- 


www.infolinux.web.id 


© Openbravo - Mozilla Firefox 


File Edit View Go Bookmarks ScrapBook Tools Help 


[<>] (a) (© http://demo.openbravo.com/openbravo/security/Login_FS.html?Command=LOGED 


Fedora Weekly News webERPHome OpenBiblio | Main / O... Red Hat Magazine » 


Latest Release Notes Fedora Project Sub-Saharan Africa - ... 


|- (dG 


openbrave® BE hE OR BARS OSA) BA! <b DI Oou t Op 


© General Rules 

© Procurement 

© sales Management 

Sales Order 

Simple Sales Order 

Update Price List from Orders 
Shipment (Customer) 
Generate Shipments (manual) 
Generate Shipments 

Invoice (Customer) 

Generate Invoices (manual) 
Generate Invoices 

Print Invoices 

Commission Run 

Change Order Organization Target 
Sales and Marketing Rules 
Reports 

Recelvables & Payables 
Product Management 
Partner Relatlons 

Project Management 
Financial Management 
Service 


=) 
=) 
& 
=] 
& 
a 
& 
& 
El 
& 
oO 
o 


Manufacturing 

Information [Y 

r Mma B7 
Transferring data from demo.openbravo.com... 


Order | Order Line | Offers | Order Tax | Debt Payment | 


cient: Parera "| 


Document No: 


si An 


Document Type Warehouse Order x| 


Date Ordered: [01-04-2006 | Œ 
Business - 
Partner : Popeye the Sailor Inc & invoice To: .Albarracin, Avenida Espinaca 14 Bal 


User/Contact: Olivia Oyl | 


Assets Price List: General Sales x| 


Invoice Rule: Customer Schedule after Delivery ~| 





Sales Order - Order @ 


Organization |Main ~| 


ae E 
Reference: 


Partner 
Address : 


Dellvery A 
Location : | 


Currency : ETA- S 
+ 
z4 2) 2.34s 9J & 


.Albarracin, Avenida Espinaca 14 | 





Openbravo ERP, open source ERP berbasis web untuk small medium enterprise. 


berapa modul yang biasa terdapat pada ap- 
likasi ERP, seperti marketing dan sales, field 
service, production, inventory control, procure- 
ment, distribution, human resource, finance, 
dan accounting, sudah terdapat pada aplikasi 
ini. Compiere juga didesain untuk dapat di- 
gunakan di pasaran global, sehingga aplikasi 
ini memiliki fungsi multi-currency, multi-tax, 
multi-costing, multi-accounting, dan multi-or- 
ganizational. Dengan ini, masalah penggu- 
naan bahasa native yang biasa dikeluhkan 
sebagai pengguna komputer, sudah dapat 
ditangani oleh Compiere. 

Sebagai aplikasi ERP yang dibuat ber- 
dasarkan platform Java J2EE, Compiere 
merupakan aplikasi yang bersifat cross plat- 
form, dan memiliki tujuan sebagai berikut: 
@ Menjadi solusi software ERP dan CRM 

yang dapat terintegrasi secara penuh. 

@ Dapat berfungsi sebagai aplikasi front 
office (Web Store) maupun sebagai back- 
office (POS). 

@ Dapat berfungsi sebagai aplikasi manage- 
ment inventory. 

@ Dapat melakukan proses akutansi secara 
otomatis. 

@ Menjadi aplikasi solusi services yang pro- 
fesional. 

@ Menjadi aplikasi yang dapat menangani 
jaringan distribusi. 

@ Menjadi aplikasi yang dapat melakukan 


proses pemesanan Secara bersamaan. 


Secara arsitektur, Compiere didesain 
dengan tujuan untuk dapat mengikuti pe- 
rubahan yang terjadi pada proses bisnis. 


www.infolinux.web.id 


Kapan saja, customer dapat mengubah 
struktur di Compiere, untuk dapat meng- 
ikuti informasi terbaru yang dibutuhkan. 
Compiere juga menyediakan beberapa view 
dari informasi bisnis yang dibuat berdasar- 
kan detail dari actual transaction. Compiere 
juga dibuat berdasarkan konsep Active Data 
Dictionary (ADD). Compiere Data Dictionary 
menyediakan sejumlah definisi entity data 
(tipe, validasi, dan sebagainya), dan bagaima- 
na data tersebut ditampilkan (label on screen 
and report, help, display seguence, and position 
relative to other fields) dan display rules. 

Untuk urusan instalasi Compiere, Anda 
harus menginstalasi sejumlah paket yang 
diperlukan oleh Compiere terlebih dahulu. 
Untuk penyimpanan data, Compiere mem- 
butuhkan Oracle atau Sybase sebagai data- 
base server. Untuk penggunaan database 
lain seperti MySQL ataupun PostgreSQL, 
pihak Compiere belum merilis secara resmi 
penggunaannya di press release Compiere 
2.5.2. Setelah menginstalasi database serv- 
er, selanjutnya Anda perlu menginstala- 
sikan Sun Java SDK versi 1.5.0 atau lebih. 
Berikutnya, lanjutkan dengan menginsta- 
lasi Compiere Server dan Client. 

Secara default, Compiere tidak menyedia- 
kan User Manual yang dapat Anda peroleh 
secara gratis. Anda harus mengeluarkan dana 
minimal sebesar $50 untuk dapat men-down- 
load User Manual Compiere setebal +/-920 
halaman yang disediakan di Web Store-nya. 
Langkah ini terasa adil, karena dapat mem- 
bantu para developer Compiere untuk terus 
dapat meningkatkan Compiere. 


ALTERNATIF 


Openbravo ERP 


Jika Anda mencari aplikasi ERP Open 
Source berbasis Java selain Compiere, coba- 
lah Openbravo. Openbravo merupakan 
salah satu aplikasi ERP yang dibuat untuk 
kalangan small medium business. Aplikasi ini 
dibuat berbasiskan MVC model, di mana 
source code yang dibuat secara otomatis 
berdasarkan Data Model Dictionary dalam 
sebuah engine yang disebut Wizard for 
Application Development (WAD). Engine 
mengeksekusi dan mengompilasi kembali 
aplikasi setiap kali system administrator 
mengubah konfigurasi untuk mengakomo- 
dasi permintaan user. 

Beberapa fitur utama yang dimiliki oleh 
Openbravo, antara lain master data manage- 
ment, procurement, warehouse management, 
project management, services management, 
production management, sales management 
and customer relationship management (CRM), 
economic and financial management, dan busi- 
ness intelligence. 

Project Openbravo telah dirilis sebagai 
open source sejak tahun 2001, dan telah 
sukses diimplementasikan oleh beberapa 
perusahaan industri di dunia. Beberapa 
penghargaan juga telah diraih oleh aplikasi 
ERP open source yang satu ini. Seperti pada 
tanggal 19 September 2006 lalu, Openbravo 
baru saja mendapatkan medali perunggu 
atas prestasinya meraih peringkat #3 seba- 
gai Top Project di SourceForge. 

Untuk urusan instalasi, Openbravo 
membutuhkan paket Jakarta-Tomcat, Java 
1.5, Oracle/PostgreSQL, dan Apache-ant, 
untuk diinstalasi terlebih dahulu. Untuk 
menginstalasi Openbravo, extract tarball 
file OpenBravo ke lib direktori Apache Tom- 
cat, kemudian jalankan file install.sh. 


T SuperUser@Gardentlor1d,HO [puigsuris{puigsuris.compiere,org-compiere-compiere}] ™ 
File View Tools Help 


S Expense Menu 
© Ci General Rules 
@ Ci Quote-to-invoice 
© E Sales and Marketing Rules 
Æ Sales Order 
Open Orders 
Order Drilldown 
E] Order Transactions 
Æ Shipment (Customer) 
@ Generate Shipments 
Æ Invoice (Customer) 
@ Generate Invoices 
S Generate Invoices (manual) 
@ Generate PO from Sales Order 
© © Invoice Inquiry 
& Commission Run 
© © Requisition-to-Invoice 
© CJ Open Items 
© C Material Management 
© Ci Partner Relations 
© C Project Management 





© Ci Performance Analysis 
© CI Senice 


[C] Expand Tree 


E Notice: 0 | dls Request: 0 | DE o we - 29% 


Compiere, memenuhi kebutuhan ERP untuk Enterprise. 





INFOLINUX = 11/2006 39 


ALTERNATIF 





40 


2 T Tiny ERP 





File User Form Options Plugins Help 


bh 8 |; A&A © 


Save Delete Find 


© 


Procurement (days) Variants : 


Category : 
Volume : 
Procure Method : 


Make to Stock 


Default UOM : 
List Price : 
Product Manager : 


Unit of Sale : 


Forward Other View 


aA 
E 
©) 
` 
E 
= 
fe 


Q 


Close 


FA On 


Action Print Properties | Attachement 


æ Code : 
EAN13 : 
Product Type : Stockable Product 
Weight : 
State : 1 
Purchase UOM : 
Standard Price : 
Costing Method : i 


UOM -> UOS Coeff : 








Product Taxes : 





No record selected State: | 


fn New AS Save AD Delete AF Find “X Next 4Z Previous AR Repeat [Demo User 


Requests: No request a ` 





hitpr/Mocaihost:8069/x ae 


TinyERP, open source ERP berbasis pyGTK dengan sejumlah fitur dan dokumentasi yang lengkap. 


Untuk mempelajari lebih lanjut men- 
genai fitur yang terdapat pada Openbravo, 
silahkan membaca file dokumentasi yang 
sudah disediakan oleh para developer-nya. 


Suniant ERP 


Berbagai project ERP open source yang 
terdapat di sourceforge jumlahnya cukup 
banyak. Salah satu yang akan kita bahas 
kali ini adalah Suniant ERP. Suniant ERP 
merupakan aplikasi ERP berbasis web 
yang dibuat dari bahasa PHP. Suniant ERP 
menawarkan solusi framework untuk small- 
medium bisnis. Solusi terintegrasi ini meli- 
puti accounting (payable, receivable, general 
ledger), order and inventory management, 
CRM, dan payroll. 

Beberapa fitur lain yang dimiliki Suni- 
ant ERP, di antaranya: 


@ Fine-grained access control. 
Customer relationship management. 
Order management. 

Inventory. 

Account receivable. 

Purchasing. 

Account payable. 

Payroll. 


General ledger. 


Cara instalasi aplikasi ini, hampir mirip 
dengan instalasi aplikasi ERP berbasis PHP 
yang lain. Beberapa paket seperti Apache, 
mhash, libmcrypt, mcrypt, zlib, PostgreSOL, 
dan PHP5, dibutuhkan untuk dapat men- 
ginstalasi aplikasi ini. Langkah instalasi apli- 
kasi ini juga sudah dijelaskan secara detail 
pada file INSTALL yang terdapat pada paket 
tarball-nya. 


Beberapa istilah dalam ERP 


Dalam ERP, terdapat sejumlah istilah yang masih terasa asing didengar. Berikut ini meru- 

pakan sejumlah penjelasan dari sejumlah istilah yang biasa terdapat pada ERP. 

@ CRM (Customer Relationship Management). Sistem yang bertujuan untuk meningkatkan 
hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. 

@ ERP (Enterprise Resource Planning). Sistem yang mengatur semua sumber daya yang 


terdapat pada suatu perusahaan. 


@ HRM (Human Resource Management). Sistem yang mengelola sumber daya manusia 


pada suatu perusahaan. 


@ MRP (Material Resource Planning). Sistem yang berfungsi untuk menurunkan biaya yang 
dikeluarkan pada suatu perusahaan manufactur. 

@ SCM (Supply Chain Management). Sistem yang mengatur dan mengontrol semua material, 
pembiayaan, dan semua informasi yang relevan yang terjadi pada proses logistik di suatu 


perusahaan 


11/2006 = INFOLINUX 


Satu hal yang masih terasa kurang, 
manual penggunaan aplikasi ini tidak dapat 
ditemukan pada website project ini. Namun 
sebagai salah satu alternatif aplikasi ERP 
yang bersifat open source, Suniant ERP 
dapat menjadi salah satu pilihan yang dapat 
digunakan. 


Tiny ERP 
Python dikenal sebagai salah satu inter- 
preter yang juga paling banyak digunakan 
para pengembang aplikasi open source di 
Linux. Beberapa developer RedHat dan 
Google, banyak menggunakan python 
dalam pengembangan aplikasinya. Untuk 
platform sendiri, python dapat digunakan 
untuk menjalankan aplikasi yang berbasis- 
kan web, desktop, maupun text based. Dan 
salah satu aplikasi ERP berbasis desktop 
yang dibuat dengan menggunakan pyGTK 
(python+GTK) adalah Tiny ERP. 

Tiny ERP merupakan aplikasi ERP dan 
CRM bersifat free software, yang bertujuan 
untuk meningkatkan produktivitas melalui 
integrasi data yang baik. Aplikasi ini sudah 
meliputi semua hal yang terkait dengan 
kegiatan small medium business, seperti 
accounting, stock management, sales, customer 
relationship, purchases, project management, 
dan sebagainya. 

Beberapa modul lain yang terdapat pada 
Tiny ERP antara lain, partners, CRM & SRM, 
financial management, human resources, prod- 
ucts, inventory control, purchase management, 
production, sales management, osCommerce, 
report, dan administration. 

Untuk urusan instalasi, agak sulit untuk 
menginstalasi Tiny ERP dari paket source. 
Alasan utamanya adalah banyaknya de- 
pendencies paket yang dibutuhkan oleh 
aplikasi ini. Akan lebih mudah jika Anda 
menggunakan binary paket Tiny ERP un- 
tuk masing-masing distro. Beberapa distro 
yang sudah memiliki paket binary Tiny ERP 
antara lain, Debian, Fedora Core, Mandriva, 
SUSE, Ubuntu, Gentoo, dan CentOS. Pada 
url http://Tiny ERP.com/documentation/in- 
stallation/, sudah dijelaskan cara install Tiny 
ERP beserta dengan alamat repository yang 
menyediakan paket Tiny ERP di masing- 
masing distro. 

Setelah paket Tiny ERP telah terins- 
tal, langkah selanjutnya yang harus Anda 
lakukan adalah membuat sebuah user dan 
database baru untuk Tiny ERP di database 


www.infolinux.web.id 


ALTERNATIF 





=) @ TUTOS -- My TUTOS -- 1.3 DEMO database - Mozilla Firefox 
File Edit View Go Bookmarks ScrapBook Tools Help 


(<>) (e) Gg (aj T http://demo.tutos.de/php/mytutos.php 


Latest Release Notes FedoraProject Sub-Saharan Africa - ... 
hi 9/25 10:38 





« 
Done 


Fedora Weekly News webERP Home OpenBiblio | Main / O... Red Hat Magazine » 
i = Qn 








eee 2 


Je ` 


File Edit View Go Bookmarks ScrapBook Tools Help 


TES) (e) E3 re] http:/ /www.weberp.org/weberp/index.php?&Application=GL 


Latest Release Notes Fedora Project Sub-Saharan Africa - ... 


@ Main Menu - Mozilla Firefox eee 


IA č ) 


Fedora Weekly News webERP Home OpenBiblio | Main / O... Red Hat Magazine » 
a 





@ Bank Account Payments 
© Bank Account Receipts 
@ Journal Entry 


© Bank Deposits Matching 
@ Bank Payments Matching 


Office 05:50 - 08:50 
B. Gates 
G. Kohnert 
— Projekt ABCD 0.1 L. Torvalds 


mY 
È RB 12.437s en. 5 Done 





TUTOS, aplikasi berbasis groupware yang memiliki sejumlah fitur aplikasi ERP. 


PostgreSQL. Berikutnya, Anda dapat mulai 
menjalankan Tiny ERP client setelah se- 
belumnya menjalankan service Tiny ERP 
server terlebih dahulu. Pada paket default- 
nya, sudah disertakan beberapa database 
contoh penggunaan Tiny ERP yang memu- 
dahkan kita untuk dapat menggunakan 
aplikasi ini. 

Aplikasi Tiny ERP terus mengalami pros- 
es development untuk meningkatkan fitur 
yang dimilikinya. Versi stabil terbaru dari 
TinyERP rencananya akan selalu dirilis se- 
tiap 6 sampai 8 bulan sekali. Hebatnya lagi, 
pihak Tiny.be selaku pembuat TinyERP, 
merilis semua software, dan dokumentasi 
dan module dari TinyERP secara free. Un- 
tuk bisnisnya, pihak Tiny.be mendapatkan 
keuntungan dari support, permintaan devel- 
opment khusus dari TinyERP, dan training. 


TUTOS 

Aplikasi ERP lainnya yang dibuat berba- 
siskan PHP adalah TUTOS (The Ultimate 
Team Organization Software). TUTOS me- 
miliki project, task, ticket, resource, billing, 
quotation, dan document management yang 
didesain secara modular untuk kebutuhan 
bisnis secara penuh. 

Tidak seperti webERP yang menyedia- 
kan sejumlah komponen ERP, seperti ac- 
count receivable, account payable, inventory 
management, dan general accounting, aplikasi 
ini lebih mirip aplikasi groupware berbasis 
web. 

Beberapa tool berbasis web yang ter- 
dapat pada TUTOS, di antaranya: 

@ Address manager untuk perorangan, 
perusahaan dan departemen. 

@ Bug tracking system. 

@ Kalender untuk user dan group. 


www.infolinux.web.id 


@ Product/project repository. 
@ Mailboxes. 

@ Invoices. 

@ Watchlist. 


Selain modules utama yang sudah ter- 
dapat pada TUTOS, Anda dapat juga me- 
nambahkan sejumlah module tambahan 
yang disediakan oleh pihak ketiga. Beberapa 
tambahan modules, extensions, dan sup- 
port untuk TUTOS system, dapat Anda 
temukan pada halaman url http://www.tu- 
tosportal.com. 


webERP 


webERP merupakan sebuah paket soft- 

ware terintegrasi untuk manajemen bis- 

nis berbasis web. Software ini meliputi ac- 

count receivable, account payable, inventory 

management, dan general accounting. 
Beberapa fitur yang terdapat pada we- 

bERP, di antaranya: 

Security. 

Order Entry. 

Accounts Receivable. 

Inventory. 

Purchasing. 

Accounts Payable. 

Bank. 

General Ledger. 


Pada halaman webERP, 
beberapa pilihan menu yang dapat Anda 


terdapat 


pilih dengan cukup menekan shortcut Alt 
dan menu angka yang dimaksud. Misal, 
Anda menekan tombol Alt+1, maka Anda 
akan masuk ke dalam Main Menu. Short- 
cut ini sangat bermanfaat, jika kita sering 
berpindah-pindah menu saat menggunak- 
an aplikasi ini. Menu orders, receivables, 





| Transactions | Inquiries and Reports | | Maintenance 7 


@ Trial Balance @ GL Account 
@ Account Groups 


@ Account Sections 


@ Account Inquiry 

@ Bank Reconciliation Statement 
@ Cheque Payments Listing 

@ Profit and Loss Statement 

@ Balance Sheet 

@ GST Reports 


Standard Reports and Forms | 


@ new 
er 


Custom Reports | 


There are no reports to show! 


’ 
& È 1.900: 9 o 


webERP, open source ERP berbasis web yang dibuat dengan script PHP. 


payables, purchasing, inventory, manufac- 
turing, dan general ledger, juga ditampil- 
kan dalam button menu. 

Untuk dapat menginstalasi webERP, 
installasikan terlebih dahulu paket 
Apache, MySOL/PostgreSOL, dan PHP 
di sistem Anda. Berikutnya, unzip file 
webERP ke Document Root Apache, 
dump file sgl webERP ke database serv- 
er, dan lakukan setting konfigurasi pada 
file config.php. Jika Anda menggunakan 
database MySOL sebagai pilihan data- 
base servernya, webERP membutuhkan 
MySOL yang sudah mendukung InnoDB. 
Setelah proses konfigurasi sudah berjalan 
dengan sukses, selanjutnya Anda dapat 
login pertama kalinya ke webERP dengan 
menggunakan username ‘demo’ dan pass- 
word ‘weberp’. 

Satu hal lain yang semakin memper- 
mudah penggunaan aplikasi ini adalah 
tersedianya webERP user manual yang 
menjelaskan secara lengkap semua aspek 
yang terdapat dalam webERP. Paling ti- 
dak, Anda dapat mengenali dahulu semua 
istilah yang terdapat dalam webERP sebe- 
lum dapat menelusuri lebih lanjut fitur 
dalam aplikasi ini. A 

Supriyanto [supriyanto @infolinux.co.id 


Referensi: 


www.compiere.org 

@ www.openbravo.com 

@ hitp://sourceforge.net/projects/suni- 
anterp/ 

www.tinyerp.org 

www.tutos.org 

www.tutosportal.com 
www.weberp.org 


INFOLINUX = 11/2006 41 


BISNIS 


Migrasi Radikal ke Linux 





niversitas sebagai civitas akademika tertinggi, 


merupakan tempat terbaik untuk mempromosikan 


platform Linux dan free software kepada para 


mahasiswa. Dengan langkah ini, diharapkan perkem- 


bangan dunia free software di Indonesia akan lebih berkem- 


bang dan angka pembajakan software dapat lebih ditekan. 


Meski UU HaKI sudah dikeluarkan sejak ta- 
hun 2002, namun angka pembajakan soft- 
ware di Indonesia dirasakan masih cukup 
tinggi. Berbagai kampanye antipembajakan 
dan razia yang dilakukan oleh aparat, tak 
menyurutkan langkah para pengguna kom- 
puter untuk tetap menggunakan software 
bajakan. Bahkan menurut versi BSA, Indo- 
nesia termasuk kedalam lima besar negara 
yang paling banyak melakukan pembajakan. 
Hal ini tentu dapat merendahkan martabat 
Indonesia di mata asing. 

Diperlukan waktu dan sejumlah lang- 
kah untuk menangani masalah ini. Salah 
satunya adalah dengan mengenalkan peng- 
gunaan free software seperti Linux ke- 
pada para siswa dan mahasiswa yang akan 
menjadi penerus bangsa. Dengan cara ini, 
diharapkan penggunaan platform Linux di 
masyarakat umum dan sejumlah perusa- 
haan akan semakin meluas. 

Untuk lingkungan universitas, saat ini 
sudah terdapat beberapa universitas yang 
sudah mengajarkan dan menggunakan 
Linux ke para mahasiswanya. Salah satunya 
adalah Swiss German University (SGU). SGU 
yang berlokasi di BSD-City, Tangerang-Ser- 
pong, sudah mengajarkan Linux di beberapa 
mata kuliahnya kepada para mahasiswa. Bu- 
kan hanya itu saja, di SGU kita juga dapat 
melihat seluruh dektop yang digunakan 
para staf dan PC Lab sudah dimigrasikan ke 
platform Linux. 

Untuk mengetahui lebih detail menge- 
nai proses migrasi dan penggunaan Linux 
di SGU, kami telah mewancarai beberapa 
staf SGU, di antaranya Dipl.-Inf. Kho I 


11/2006 = INFOLINUX 


Eng (Head of Information System Ser- 
vices), dan Dr. Ir. Prianggada I. Tanaya, 
MME. (Coordinator Department of Busi- 
ness Engineering dan staf pengajar di De- 
partment of Mechatronics Engineering). 


Berikut rangkumannya. 


Proses migrasi di SGU 

Di SGU, sistem operasi Linux digunakan 
pada hampir semua bagian. Mulai untuk ke- 
butuhan server, web based application, back 
office, laboratorium, dan sebagainya. “Saat 
ini, kami sudah menerapkan penggunaan 
sistem operasi Linux di berbagai aktivitas 
kami. Untuk kebutuhan server seperti web, 
mail, dan lainnya, kami sudah menerapkan- 
nya sejak awal. Dan belum lama ini, kami 


sudah memigrasikan desktop komputer di 





Dipl.-Inf. Kho | Eng (paling kiri) dan Dr. Ir. Prianggada | Tanaya, MME (no. 2 dari kiri), bersama para staf SGU yang lain. 


bagian administrasi, perpustakaan, market- 
ing, laboratorium, dan sebagainya, ke 
platform Linux. Jadi bisa dikatakan, sudah 
sekitar 95% komputer yang terdapat di sini, 
kami migrasikan ke Linux, dan selebihnya 
adalah Tablet PC yang mempunyai platform 
lain,” jelas Kho I Eng. 

Proses migrasi yang dilakukan oleh pi- 
hak SGU sendiri terbilang cukup cepat. Jika 
proses migrasi yang dilakukan pada banyak 
perusahaan dilakukan secara bertahap, dan 
memerlukan waktu yang cukup lama, di 
SGU proses migrasi dapat dilakukan hanya 
dalam hitungan bulan. Proses migrasi pada 
seluruh desktop Linux sudah kita mulai 
pada Juli 2006 yang lalu. Bahkan jika di 
kebanyakan perusahaan proses migrasi di- 
lakukan secara tahap demi setahap, di sini 
kami langsung melakukan migrasi satu ta- 
hap sekaligus. Bisa dibilang kami melakukan 
radical migration ke Linux. Dalam melaku- 
kan proses migrasi ini, kami hanya mengan- 
dalkan tim internal kami yang jumlahnya 
hanya sedikit,” jelas Kho I Eng. 


Tidak memperpanjang MCA 

Pihak SGU melakukan migrasi, antara lain 
dikarenakan oleh lisensi Microsoft Campuss 
Agreement (MCA) yang mereka miliki su- 
dah menjelang habis, mengurangi ketergan- 
tungan pada produk proprietary software, 
dan mengurangi Internet bandwidth untuk 
keperluan software update. Berdasarkan fak- 





wat 


www.infolinux.web.id 





Laboratorium Mechatronika di SGU yang menggunakan Linux saat praktikum. 


tor-faktor inilah, mereka memutuskan un- 
tuk beralih ke platform Linux. “Sebenarnya, 
kami sudah lama merencanakan untuk 
menggunakan platform Linux, dikarena- 
kan oleh kesibukan akademik, hal tersebut 
sedikit tertunda. Menjelang lisensi pro- 
prietary software kami sudah habis, kami 
langsung memutuskan untuk beralih ke 
platform Linux,” jelas Kho I Eng. 

Penggunaan platform free software di 
lingkungan SGU juga disebabkan karena 
alasan kebebasan. “Alasan lain kita berpa- 
ling ke Linux adalah ingin mandiri dan ti- 
dak terlalu tergantung terhadap vendor pro- 
prietary software. Saya melihat kalau kami 
selalu menggunakan produk proprietary 
software, kami seperti terikat dengan satu 
tangan sehingga terasa kurang merdeka. 
Hal ini sangat berbeda dengan penggunaan 
Linux dan open source software, yang dapat 
kita ketahui sampai ke source code-nya,” 
tambah Kho I Eng. 


Menggunakan Linux untuk prakti- 
kum 
Sejumlah aplikasi yang terdapat di Linux, 
sebenarnya sudah mencukupi untuk ke- 
butuhan pembelajaran kepada mahasiswa. 
Beberapa aplikasi yang terdapat di Linux, 
mulai dari language compiler, office suite, CAD 
(Computer Aided Design), web development, 
grafis, dan sebagainya, sudah sangat mencu- 
kupi untuk diajarkan ke mahasiswa. Bahkan 
banyak aplikasi Linux yang diajarkan pada 
laboratorium Department of Mechatronics 
Engineering SGU. 

“Setelah kami bermigrasi ke distro Ubun- 
tu, banyak aplikasi yang kita gunakan di lab- 
oratorium automation & robotics. Sebagai 


www.infolinux.web.id 


"ANT NTT 


contoh, pada waktu kami membutuhkan 
aplikasi yang dapat digunakan untuk prakti- 
kum simulasi rangkaian elektronik, ternyata 
aplikasi tersebut sudah terdapat pada repos- 
itori Ubuntu. Untuk kebutuhan lain, seperti 
software untuk microcontroller, CAD, PLC 
(Programmable Logic Controller), simulasi 
sistem kontrol, dan sebagainya, kami pun 
dapat menemukan berbagai aplikasinya di 
repositori Ubuntu. Dan saya rasa, hal ini 
sudah sangat mencukupi untuk kebutuhan 
kami,” tutur Prianggada. 


Biaya menggunakan Linux 

Banyak yang menilai, dengan bermigrasi ke 
Linux, maka tidak perlu lagi mengeluarkan 
biaya untuk menggunakannya. Secara nilai 
lisensi, pernyataan tersebut mungkin ada 
benarnya. “Kalau dihitung secara nilai, me- 
mang lumayan besar. Namun jika dihitung 
dengan kerja yang kita lakukan, waktu yang 
dibutuhkan untuk adaptasi, dan pelati- 


BISNIS 





han pengguna yang kita lakukan, mungkin 
biaya yang kita keluarkan akan lebih be- 
sar dibandingkan menggunakan platform 
closed source dalam kurun waktu satu tahun 
pertama. Tapi jika dihitung dalam jangka 
panjang, sesuai dengan jalannya waktu dan 
para pemakai yang sudah menjadi terbiasa, 
saya yakin biaya yang dikeluarkan akan jauh 
lebih kecil,” jelas Kho I Eng. 


Meningkatkan harkat bangsa 
Berikut harapan SGU terhadap kemajuan 
dan penggunaan Linux di Indonesia. “Kami 
berharap agar masyarakat lebih menghargai 
hak cipta pembuatan software. Kita sudah 
ketahui secara bersama kalau bangsa kita 
di cap sebagai pembajak software yang cu- 
kup besar. Dengan beralih ke platform free 
software, maka angka pembajakan akan 
semakin berkurang dan harkat bangsa ini 
akan semakin meningkat”. Â 

Supriyanto [supriyanto@infolinux.co.id] 


Hasil Kerja Sama Empat Negara 





SOJ Swiss German University (SGU) merupakan universitas yang didirikan oleh pemerin- 

tah dan swasta untuk kawasan ASEAN yang didirikan pada tahun 2000. Universitas 
yang terletak di kawasan BSD City ini, berdiri atas kerjasama dari beberapa negara yaitu, Jerman, 
Austria, Swiss, dan Indonesia. 

SGU berkomitmen untuk menghasilkan pendidikan dengan standard international. SGU juga ber- 
tujuan menjadi institusi yang memiliki komitmen jangka panjang di Indonesia. SGU menawarkan 
kombinasi antara teori dan latihan praktik internal. Lulusan dari SGU juga akan dikenal di Internasi- 
onal sebagai lulusan double degrees, sehingga membantu lulusannya untuk memulai langkah awal 
yang baik sebagai persiapan masa depan mereka. 

Saat ini sudah terdapat beberapa fakultas di SGU, yaitu Faculty of Engineering, Faculty of Informa- 
tion Technology, Faculty of Business, Faculty of Life Sciences, Faculty of Social Sciences, dan Fac- 
ulty of Law. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai SGU, Anda dapat membuka website-nya yang 
beralamat di http://www.sgu.ac.id. 


INFOLINUX = 11/2006 43 


PRAKTIK INSTAN 


Memfungsikan Modem PGTel 


Sebelumnya kita sudah menjinakkan winmodem Smartlink/Netodragon, 


sekarang kita mencoba menaklukkan modem PCTel. 

















Sebenarnya Linmodem (linmodems.org) sudah menyediakan pa- Memudian masuk ke dalam direktori dan lakukan langkah-lang- 























ket driver untuk chipset modem jenis PCTel. Namun, driver ini ber- | kah kompilasi (lihat gambar 6): 
masalah pada kernel versi-versi terbaru. Oleh karenanya, kita harus | # cd slmodem-2.9.11-20951191-PATCH/ E 
menggunakan driver untuk modem Smartlink. # make 








make -C modem all 
Persiapan awal e 
Pastikan sistem Linux Anda sudah dilengkapi paket-paket untuk 


























kompilasi, yaitu: “gcc”, “make”, dan “kernel-source” atau “kernel-de- Sekarang, lakukan langkah-langkah instalasi modul slmodem 
vel” jika Anda menggunakan Fedora Core (lihat gambar 2, 3, & 4). (lihat gambar 7): 

# make install 
Kompilasi paket driver make -C modem a11 


Untuk kompilasi paket driver, pertama ekstraksi paket driversmart- | ... 


























link yang terdapat dalam bonus DVD InfoLINUX (lihat gambar 5): Nah, sekarang kita aktifkan modul “slamr' hasil proses instalasi 
# tar xzf /media/../1IL-112996/driver/modem/smartlink/ modul tersebut dalam kernel (lihat gambar 8): 
Simodem-2.9.11-20051101-PATCH.tar.gz # /sbin/modprobe slamr 
































Panduan Gambar 


Terminal YaST2@ws033 í YaSiz@ws033 

























Eile Edit View Terminal Tabs Help 





File Package Extras Help File Package Extras Help 












root>kipul ~# lspci 




































































































































































































































































































| za 

l00:00.0 Host bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS651 Host Filter: | Search >| | Package | Summary Filter: | Search ~| | Package Summary lal 

l00:01.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS 530 Virtua [A colorgcc Golorize the GGG Output {4 automake A Program for Automatically Gener 

1 PCI-to-PCI bridge (AGP) Search: Kg cpp The GGG Preprocessor Search: Kg checkinstall "make install" Installation Tracker 

00:02.0 ISA bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] 85C503/5513 2 = É: R gcc The GNU C Compiler and Support Files 8 | ms a krd This program make easy the config 

00:02.2 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS7001 US (gcc x gcc-ada The GNU C Compiler and Support Files (make ž libPropList The PropList Library Needed by Wi 

B Controller (rev 07) me í , | Search fH gcc-c++ The GNU G++ Compiler | Search C] Itrace Trace the Library and System Galls|_| 

00:02.3 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS7001 US Meene [C] gcc-tortran The GNU Fortran Compiler and Support Files Sie REET FA maka GNU make 

Sect aera an ) Sili as iS] 551 IDE "Search in C] gec-info GNU Info-Pages for GGG a "Search in [C] makedev Script for Creating Device Files in /c 

( b ap ) DE infertacet Silicon Integeate ystems [218] al | Name gcc-java The GNU Java Compiler LJ X| Name É makeSUSEdvd Build a DVD ISO image from the SL 

rev ahs alee 
any à r — -l le L le Data for the GNU G iler Gollecti ta knbi MaKe NetBoot | for Li 

00:03.0 Ethernet controller: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS90 [X] Summary Agan ae FN Sii SORA Ai F [x] Summary = baat aa pes an a 
ez gcc-objc GNU Objective G Gompiler Lama a perl-HTML-Template This Module Attempts to make using 

0 10/100 Ethernet (rev 90) O Description : - wee hi C Description i 5 : se RJ 

00:0f.0 Multimedia audio controller: Creative Labs SB Audigy (rev 0 ipi 4 | KID bi a] [ale] 

3) l ; , CI RPM "Provides" = DI RPM "Provides" ee ah 

00:0f.1 Input device controller: Creative Labs SB Audigy MIDI/Game — 4 at Description | Technical Data | Dependencies | Version| « |» | = 3 ah, Description | Technical Data | Dependencies | Version| 4 [>| 

port (rev 03) [L] RPM “Requires C RPM "Requires he) 
























00:0f.2 FireWire (IEEE 1394): Creative Labs SB Audigy FireWire Port 
00:10.0 Modem: PCTel Inc HSP MicroModem 56 (rev 02) 


gce - The GNU G Gompiler and Support Files make - GNU make 




































































01: 00 -0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV25 [GeForce Name | Disk Usage | | used | Fre Gore package for the GNU Gompiler Collection, including | Name | Disk Usage | | used | Fre The GNU make command with extensive documentation 
Cockrel aja =) 7 [NE ]70% 45GB 1| || the G language frontend. - r GEE 0% asce 7 
‘boot 137% 38.5 MB 63 lannuane frantends nther than C are sniit ta different w /boot 137% 38.5 MB 63 





















































ap Gheck | |X) Autocheck Gancel | Accept gi! ap) Gheck | |X) Autocheck Gancel 




















Mengecek modem dengan perintah “Ispci”. Menginstalasi paket gcc di SUSE Linux 10.1. Menginstalasi paket “make” di SUSE Linux 10.1. 


Yasi2@ws033 Terminal 5 Terminal 

























Eile Edit View Terminal Tabs Help Eile Edit View Terminal Tabs Help 
root» tes# tar xzvf /mnt/1 temp/DVD/IL-112006/driver/moden/ ie root» tes# cd slmodem-2.9.11-20051101-PATCH/ 
I-tlink/slmodem-2.9.11-20051101-PATCH.tar.gz root?» slmodem-2.9.11-20051101-PATCH# make 
s1modem-2. -11-20051101-PATCH/ make -C modem all 


File 





Package Extras Help 






























| | Package | Summary | Size | Avail. Ver. 


RZ kemel-source The Linux Kemel Sources 2.6.16.21-0.1 


Filter: | Search | -| 
















w 






Search: slmodem-2.9.11-20051101-PATCH/Makefile make[1l]: Entering directory ~/root/tes/slmodem-2.9.11-20051101 
kemel-source F slmodem-2.9.11-20051101-PATCH/COPYING -PATCH/modem' 


slmodem-2. 
slmodem-2. 
slmodem-2. 
slmodem-2. 
slmodem-2. 
slmodem-2. 
slmodem-2. 
slmodem-2. 
slmodem-2. 
slmodem-2. 
slmodem-2. 
slmodem-2. 
slmodem-2. 
slmodem-2. 
slmodem-2. 
slmodem-2. 
slmodem-2. 


.11-20051101-PATCH/Changes 
.11-20051101-PATCH/arivers/ 
-11-20051101-PATCH/drivers/amrlibs.o 
-11-20051101-PATCH/drivers/Makefile 
-11-20051101-PATCH/drivers/amrmo init.c 
-11-20051101-PATCH/drivers/kernel-ver. 
-11-20051101-PATCH/drivers/old_st7554.c 
.11-20051101-PATCH/drivers/st7554.c 
-11-20051101-PATCH/drivers/sysdep amr.c 
-11-20051101-PATCH/README 
.11-20051101-PATCH/modem/ 
.11-20051101-PATCH/modem/dsplibs.o 
-11-20051101-PATCH/modem/Makefile 
-11-20051101-PATCH/modem/dp dummy.c 
-11-20051101-PATCH/modem/dp sinus.c 
-11-20051101-PATCH/modem/homolog data.c 
-11-20051101-PATCH/modem/modem.c 


rebuild profile... 

gcc -Wall -g -O -I. -DCONFIG DEBUG MODEM -0 modem main.o -c 
modem main.c 

gcc -Wall -g -0 -I. -DCONFIG DEBUG MODEM -0 modem cmdline.o 
-c modem cmdline.c 

-Wall -g -O -I. -DCONFIG DEBUG MODEM -0 modem.o -c modem 


| Search 





"Search in 


X] Name 


a 






X] Summary 
































CJ Description 





Ki GT) 





-Wall -g -0 -I. 
-c modem datafile.c 

-Wall -g -O -I. -DCONFIG DEBUG MODEM -0 modem_at.o -c mo 
| at.c | 
gcc -Wall -g -O -I. -DCONFIG DEBUG MODEM -0 modem timer.o -c= 
modem timer.c 

gcc -Wall -g -0 -I. -DCONFIG DEBUG MODEM -0 modem pack.o -c 
modem pack.c 

modem pack.c: In function 'modem async get bits': 

modem pack.c:100: warning: pointer targets in passing argument/,) 








-DCONFIG DEBUG MODEM modem datafile.o 







C] RPM "Provides" 


L] RPM "Requires" 








‘a 


Description Technical Data Dependencies | Version| « 


























kernel-source - The Linux Kernel Sources 























| Name | Disk Usage | | Used | Fre 
Linux kernel sources with many fixes and improvements. 


(BI 701 45GB 1. a 
/ooot [137% 38.5 MB 63 Authors: vj 


Gheck | [X] Autocheck 





















V “www WWW Www WWW WWW www 


























(al 


n ale) | Cancel | | Accept 























Menginstalasi paket “kernel-source” di SUSE Linux 10.1. Proses ekstraksi paket “slmodem”. Proses kompilasi paket simodem dengan perintah “make”. 


PRAKTIK INSTAN 



























Periksa apakah modul sudah aktif (lihat gambar 9): Jika instalasi berhasil, sekarang aktifkan kembali modul slamr 
# dmesg | tail _ | dengan langkah-langkah (lihat gambar 12): 

EF o o _ | # /sbin/modprobe -r slamr i 

Slamr: module not supported by Novell, setting U # /sbin/modprobe ungrab-winmodem 

# /sbin/modprobe slamr 



























































slamr: device 19b9:5459 is grabbed by another driver | Pastikan modul-modul tersebut sudah aktif (lihat gambar 12): 






































# dmesg | tail 
Jika keluarannya seperti di atas, maka modul sudah aktif. T | 
Sekarang lakukan instalasi paket ungrab-winmodem. Pertama | ungrab winmodem: module not supported by Novell, 
ekstraksi paket ungrab-winmodem (lihat gambar 9): setting U taint flag.  ć č o 
# tar xzvf /media/.../IL-112006/driver/modem/ device 19b9:5459 is grabbed by driver serial: try to 
smartlink/ungrab-winmodem.tar.gz g release 


























slamr: module not supported by Novell, setting U 
Masuk ke direktori “ungrab-winmodem” dan lakukan langkah- | taint flag. o 
langkah kompilasi (lihat gambar 10): slamr: SmartLink AMRMO modem. 
# cd ungrab-winmodem/ es lame probe 1009: S450 S eao c aed 
# make = | ACPI: PCI Interrupt 9000:00:0b.0[A] -> Link [LNKD] -> 
GSI 11 (level, low) -> IRQ 11 
Setelah proses kompilasi paket ungrab-winmodem berhasil, | slamr: mc97 codec is SIL26 
lakukan instalasi modul ungrab-winmodem (lihat gambar 11): slamr: slamr9 is SL1899 card. | 
# make install i 
make modules -C /lib/modules/2.6.16.21-9.13-default/ Keluaran di atas memperlihatkan bahwa modul slamr sudah aktif. 
build SUBDIRS=/root/test/ungrab-winmodem _ | Hanya saja, karena kita menggunakan modul driver modem Smart- 
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux- link untuk PCTel, file link device “/dev/slamrO” tersebut sering kali 
2.6.16.21-9.13-obj/i386/default’ = | tidak muncul, oleh karenanya harus dibuat manual (gambar 13): 
# mknod -m 600 /dev/slamr@ c 242 9 




































































































































































root jem-2.9.11 
make -C modem all 
make[1]: Entering directory `/root/test/slmodem-2.9.11-20051101- 
PATCH/modem' 

make[1]: Leaving directory `/root/test/slmodem-2.9.11-20051101-P 
ATCH/modem' 

make -C drivers KERNEL_DIR=/lib/modules/2.6.16.21-0.13-default/b 
uild 

make[1]: Entering directory /root/test/slmodem-2.9.11-20051101- 
PATCH/drivers' 

cc -I/lib/modules/2.6.16.21-0.13-default/build/include -o kernel 
-ver kernel-ver.c 

make all KERNEL VER=2.6.16.21-0.13-default 

make[2]: Entering directory /root/test/slmodem-2.9.11-20051101- 
PATCH/drivers' 

make modules -C /lib/modules/2.6.16.21-0.13-default/build SUBDIR 
S-/root/test/slmodem-2.9.11-20051101-PATCH/drivers 

make[3]: Entering directory '/usr/src/linux-2.6.16.21-0.13-obj/i 
386/default' a 
make -C ../../../lLinux-2.6.16.21-0.13 O=.../linux-2.6.16.21-0.13- 

obj/i386/default modules J 
Building modules, stage 2. 
MODPOST 


























tail 


r ; /smartlink/ungrab-w 
ungrab-winmodem/ 
ungrab-winmodem/Makefile 
ungrab-winmodem/ungrab-winmodem.c 
ungrab-winmodem/Readme.txt 

root? test# i 










work for irqll 
serial8250: too much work for irgll 
serial8250: too much work for irqll 
serial8250: too much work for irgll 
serial8250: too much work for irqll 
seria18250: too much work for irgll 
work for irgll 
support a 


serial8250: too much 

















serial8250: too much 





: moau 




































root> test# 








Proses instalasi modul simodem dengan perintah “make install”. Mengaktifkan modul “slamr” dan memeriksa status dengan dmesg. Proses ekstraksi paket “ungrab-winmodem”. 


ferminiat 














obj /i386/default modules 









































CC 1M] /root/test/ungrab-winmodem/ungrab-winmodem.o 
Building modules, stage 2. I > F 
MODPOST root? ungrab-winmodem# dmesg | tail 
ult/build SUBDIRS-/root/test/ungrab-winmodem cc /root/test/ungrab-winmodem/ungrab-winmodem.mod.o slamr: SmartLink AMRMO modem. 
make [1] : Entering directory ~/usr/src/linux-2.6. LD [M] Aroc t/ test pungrab-winmoden/ungráb=winmodemiko i! slamr: device 10b9:5459 is grabbed by another driver : 
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.16.21-0.13-0bj/i3 ungrab winmodem: module not supported by Novell, setting U taint 






16.21-0.13-0bj/i386/default' 
make -C ../../../linux-2.6.16.21-0.13 O=../linux 
-2.6.16.21-0.13-0bj/i386/default modules 

cc [M] /root/test/ungrab-winmodem/ungrab-winm 
odem.o 

Building modules, stage 2. 


86/default' flag. 

device 10b9:5459 is grabbed by driver serial: try to release 
slamr: module not supported by Novell, setting U taint flag. 
slamr: SmartLink AMRMO modem. 

slamr: probe 10b9:5459 SL1800 card... 

ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0b.0[A] -> Link [LNKD] -> GSI 11 (le 
vel, low) -> IRQ 11 

slamr: mc97 codec is SIL26 















winmodem# make install 
les/2.6.16.21-0.13-default/build SUBDIR 
S=/root/test/ungrab-winmodem 

make[1]: Entering directory /usr/src/linux-2.6.16.21-0.13-obj/i 
386/default’ 

make -C ../../../linux-2.6.16.21-0.13 O=../linux-2.6.16.21-0.13- 


obj/i386/default modules 





make modules -C /lib/modu 



















MODPOST Building modules, stage 2. slamr: slamrO is SL1800 card. 
CC /root/test/ungrab-winmodem/ungrab-winm MODPOST root?» ungrab-winmodem# ff 
odem.mod.o make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-2.6.16.21-0.13-obj/i3 








86/default' 

install -D -m 644 ungrab-winmodem.ko /lib/modules/2.6.16.21-0.13 
-default/extra/ungrab-winmodem.ko 

/sbin/depmod -a E 


LD [M] /root/test/ungrab-winmodem/ungrab-winm 
odem. ko 
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.14 






root> ungrab-winmodem# 


Proses kompilasi modul “ungrab-winmodem” dengan perintah “make”. Proses instalasi modul “ungrab-winmodem” dengan “make install”. Mengaktifkan modul driver dan memeriksa status dengan “dmesg”. 


PRAKTIK INSTAN 




























Lalu periksa apakah file tersebut sudah tersedia: 
# Is -1 /dev/slamr9 


Sekarang kita aktifkan daemon modulnya (lihat gambar 13): 
# /usr/sbin/slmodemd --country=INDONESIA /dev/slamr9 
SmartLink Soft Modem: version 2.9.11 Jul 23 2096 
20:09:14 


symbolic link “/dev/ttySL9” -> “/dev/pts/3’ created. 


modem “slamr@’ created. TTY is /dev/pts/3' 
Use ~/dev/ttySL®@’ as modem device, Ctrl+C for 


termination. 


Agar pengaktifan daemon dapat dilakukan lebih mudah, salin 
file “slmodemd” dalam direktori “scripts” dari hasil ekstraksi paket 
slmodem diatas (slmodem-2.9.11-20051101-PATCH) yang sesuai 
dengan distro Anda ke direktori “/etc/init.d’. Misalnya untuk distro 
SUSE Linux (lihat gambar 14): 


# cp scripts/suse/slmodemd.SUSE /etc/init.d/slmodemd 
# chmod 755 /etc/init.d/slmodemd 


Kemudian, kecuali pengguna SUSE Linux, edit file “slmodemd” 
yang terletak dalam direktori “/etc/init.d” tersebut, dan ganti baris 
SLMODEMD. COUNTRY menjadi (lihat gambar 15): 


# Default configuration 


SLMODEMD DEVICE-slamr9 
SLMODEMD COUNTRY-INDONESIA 


Panduan Gambar 


Era Edit Yew Terminal Tata Help 





Bagi pengguna SUSE Linux, salin juga file “slmodemd.conf” ke 
dalam direktori “/etc/sysconfig” (lihat gambar 16): 

# cp scripts/suse/sImodemd.conf 
/etc/sysconfig/slmodemd 


Kemudian edit file “slmodemd” yang terletak dalam direktori “/ 
etc/sysconfig” tersebut menjadi (lihat gambar 17): 


#Your country, try “simodemd --countrylist” 
SLMODEMD_COUNTRY=INDONESIA 


Nah, aktifkan daemon modulnya dengan: 
# /etc/init.d/slmodemd start 
Starting slmodemd done 

Agar daemon ini aktif saat booting, edit file “/etc/rc.local”, atau 
file “/etc/rc.d/boot.local” bagi pengguna SUSE Linux, dan tambah- 
kan pada bagian akhir file baris-baris (lihat gambar 18): 
mknod -m 689 /dev/slamr@ c 242 Ø 


/sbin/modprobe -r slamr 
/sbin/modprobe ungrab-winmodem 


/sbin/modprobe slamr 
/etc/init.d/slmodemd start 


Sekarang, Anda tinggal mengonfigurasi modem untuk koneksi 


ke Internet. Anda bisa menggunakan wvdial atau KPPP. A 
E. Wiryadi Salim [wiryadi@infolinux.co.id] 


Ee Edit Yew Terminal Tas Help 













Temi ari 







SmartLink Soft Modem: 
6 20:09:14 

symbolic link */dev/ttySLO' 
ated. 


version 2.9.11 Jul 23 200 
etc/init.d/slmodemd 


-> */dev/pts/3' cre 


modem 'slamrO' created. TTY is '/dev/pts/3' 
Use '/dev/ttySLO' as modem device, Ctrl+C for t 
ermination. 














Menjalankan daemon “slmodemd” dengan pengaturan negara Indonesia. 





Eie Edit Yew Terminal Taps Help Ee Edit Yew Terminal Tas Help 





sbin/: root> slmodem-2.9.11-20051101-PATCH# cp scrip 
lamr0 suse/slmodemd.SUSE /etc/init.d/slmodemd 
root» slmodem-2.9.11-20051101-PATCH# chmod 755 / 


root» slmodem-2.9.11-20051101-PATCH# Jj 







Meng-copy script simodemd pada SUSE Linux 10.1. 











Terminal 


# 


description: This is the user space part o 
SmartLink Modem driver 
processname: slmodemd 


config: /etc/sysconfig/slmodem 













e 
# 
# 


# Source function library. 
. /etc/init.d/functions 


prog=slmodemd 
RETVAL=0 


# Default configuration 
SLMODEMD DEVICE=slamr0 
I LMODEML OUNTRY=INDONESIA 


# Source configuration 





Mengedit opsi “SLMODEM_COUNTRY” menjadi Indonesia. 


Eie Edit Yew Terminal Taps Help 





MAA Hermina Terminal 








Terminal [Terminai 





#/etc/sysconfig/slmodemd 
#modem device, 





#Your country, 















Meng-copy file konfigurasi “simodem.conf” pada SUSE Linux 10.1. 


Isu e default /dev/slamr0, 
| #for USB take /dev/slusb0 for example 
SLMODEMD DEVICE-/dev/slamr0 


try "slmodemd --countrylist" 


Mengedit file “/etc/sysconfig/sImodem” pada SUSE Linux 10.1. 





# /etc/init.d/boot.local 

# 

# script with local commands to be executed from 
init on system startup 

# 

# Here you should add things, that should happen 
directly after booting 

# before we're going to the first run level. 

# 













mknod -m 600 /dev/slamr0 c 242 0 
[sbin/modprobe -r slamr 
/sbin/modprobe ungrab-winmodem 
/sbin/modprobe slamr 
/etc/init.d/slmodemd start 











== INSERT =- 





Mengedit file “re.local” atau “hoot.local”. 




























SOLUSI 


Koneksi Dial-up dengan Wvdial 


Ya [XMMS - 15. vertical ... (® InfoLINUX - Mozilla...) - EOK E| | L] 6:42 AM @)) w & 
= © @ InfoLINUX - Mozilla Firefox 
File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


[<>] [x] (a) © http://www. infolinux.web.id/ 








of Applications Places System ea root@ example:/etc 


ipe koneksi dial- 





File Edit View Terminal Tabs Help 











up masih banyak f riyanto@ example:~/BulanNovember2006/Alter... ts saul š 





di k --> Sending: (password) Latest Release Notes Yahoo! Fedora Project Fedora Weekly News Community SupportY Fedo) 
iguna an para Login invalid: invalid user name/passwo1 : 

login: 1 

--> Looks like a login prompt. 


--> Sending: telkomnet@instan 
telkomnet@instan 

password: 

--> Looks like a password prompt. Cari di InfoLINUX: 
--> Sending: (password) 


Login invalid: invalid user name/passwor | Go | 


pengguna Internet di 


Monthly Printed Linux Magazine : Home | Edisi Online | FAQ's 


Indonesia. Jika Anda masih 


Tuesday, 26 September 2006 





kesulitan mengonfigurasi 


InfoLINUX menerbitkan 2 buku baru! 


login: Advanced by Google 

--> Looks like a login prompt. Diposting oleh ase pada Senin, 25 September @ 16:25:43 WIT 
dial-up di Linux, berikut Siac hg “garang Hamba Sudah beredar ! 2 Buku baru lagi dari InfoLINUX 

--> Don't know what to do! 


Starting ee Menu Utama 


--> Starting pppd at Tue Sep 26 06:33:1 Panduan Praktis Mail Server dan 





48 





langkah konfigurasinya. --> pid of pppd: 5358 ® Home Pedoman Praktis Linux Untuk Pendidikan (Edubuntu) 
--> Using interface ppp0 è Edisi Online 
sea ide e @ Forum Tanya (Detail... | 5699 bytes lagi | komentar? |9 B) 
--> pppd: odem 
--> pppd: odem Jawab 


Meski kualitas koneksi Internet menggu- 
nakan dial-up tidak secepat koneksi ADSL 
maupun wireless, namun jenis koneksi ini 
masih banyak digunakan karena alasan ke- 
mudahan dan harganya yang terjangkau. 

Untuk jenis modem dial-up yang umum 

digunakan pada PC, terdapat dua jenis mo- 

dem, yaitu modem internal dan eksternal. 

Khusus untuk modem internal atau yang 

biasa di sebut winmodem, hanya beberapa 

diantaranya yang sudah dapat berjalan di 

Linux. Salah satunya adalah modem inter- 

nal smartlink (lihat rubrik “Praktik Instan“ 

InfoLINUX 08/2006). 

Untuk pengguna modem eksternal, je- 
nis modem ini sudah secara otomatis dapat 
terdeteksi di Linux. Jadi, disarankan Anda 
menggunakan modem jenis ini di Linux. 
Adapun langkah untuk melakukan koneksi 
Internet dengan menggunakan modem 
eksternal adalah sebagai berikut: 

1. Pada saat percobaan, penulis mengguna- 
kan modem Prolink 56k external v.92. 
Modem eksternal kemudian disambung- 
kan ke port serial di PC, yang nantinya 
terdeteksi di Linux sebagai /dev/ttySO. 

2. Berikutnya, instalasikan paket wwdial. 
Aplikasi ini akan kita gunakan untuk 
mengoneksikan modem dial-up ke Inter- 
net. Biasanya paket ini sudah terdapat 
pada setiap distro. Gunakan saja aplikasi 
paket manager yang terdapat pada distro 
Anda untuk menginstalasikan wvdial. 


11/2006 = INFOLINUX 


--> local IP address 61.5.62.5 
--> pppd: odem 

--> remote IP address 61.5.60.2 
--> pppd: odem 
--> primary 
--> pppd: odem 
--> secondary DNS address 203.130.208.18 
--> pppd: odem 


Rinses N 





DNS address 203.130.196.5 


1 
= ode Hore cl hin 


Transferring data from www.infolinux.web.id... 


SDM Polri di bidang linux 
Diposting oleh sapta pada Senin, 25 September @ 09:55:48 W 


è Milist Pembaca 
® Outsourcing 
Proyek Software 


Anonymous mengirim berita: "SPN Batua Makassar berencan: 


akan meningkatkan SDM Polri di bidang penguasaan Linux ac 
e fe a 204.000s Si 


A 


Y 


Setelah melakukan sedikit konfigurasi pada file wvdial.conf, sekarang Anda sudah dapat terkoneksi ke Internet. 


3. Setelah wvdial terinstal, kita akan meng- 
gunakan wvdialconf untuk membuat 
file konfigurasi wvdial. File konfigurasi 
wvdial ini akan kita letakkan ke dalam 
file /etc/wvdial.conf. Untuk itu, jalankan 
terminal, login sebagai root, dan jalankan 
perintah berikut. 

# wvdialconf /etc/wvdial.conf 


Found a modem on /dev/ttyS9. 
Modem configuration written to 
/etc/wdial.conf. 

ttySø<Info>: Speed 115200; 
init “ATQ@ V1 E1 S@=0 &C1 &D2 
#FCLASS-0” 


4. Setelah wvdial sukses mendeteksi mo- 
dem, kita akan mencoba mengoneksi- 
kan ke Internet. Sebagai latihan, kita 
akan mencoba dial ke Telkomnet Instan. 
Untuk itu, edit file /etc/wvdial.conf pada 
baris berikut. 


Phone = 989989999 
Username = telkomnet@instan 
Password = telkom 


5. Simpan perubahan pada file /etc/wvdial. 
conf yang baru saja di edit, dan jalankan 
perintah berikut untuk memulai koneksi 
ke Telkomnet Instan. 

# wvdial 


6. Sampai tahap ini, seharusnya Anda su- 
dah dapat menjelajah ke dunia maya. 
Untuk disconnect dari koneksi Internet, 
pindah kembali ke terminal yang men- 
jalankan wvdial, dan tekan Ctrl+C untuk 


mematikan proses wvdial. 


Demikian langkah-langkah koneksi dial- 
up menggunakan wvdial. Untuk pengguna 
modem internal yang sudah terdeteksi di 
Linux, langkah di atas juga dapat diterap- 
kan. Selamat mencoba !4) 

Supriyanto [supriyanto @infolinux.co.id] 


www.infolinux.web.id 


KOMUNITAS 


50 


Komunitas Ubuntu Resmi Berdiri 


udah satu tahun lebih komunitas Ubuntu In- 

donesia yang awalnya diprakarsai oleh Ammar 

W.K, Amri Shodig, dan Yogha ini berdiri. Dan 
semenjak itu komunitas Ubuntu Indonesia terus 
mengalami perkembangan yang cukup signifikan, 
berbagai kontribusi telah dilakukan oleh rekan- 
rekan komunitas dalam rangka untuk terus menye- 
barkan semangat Ubuntu di Indonesia. 

Akhirnya pada 19 September 2006, komunitas 
Ubuntu Indonesia resmi menjadi Official Ubuntu 
Local Community Team atau Official Ubuntu LoCo 
Team. Suatu hal yang memang patut kita peroleh 
setelah melihat besarnya kontribusi dan partisipasi 
yang disumbangkan oleh rekan-rekan komunitas, 
mulai dari advocacy, dokumentasi, terjemahan, sa- 
rana komunikasi dan masih banyak lagi. Ini sesuai 
dengan tujuan pembentukan LoCo Teams. Infor- 
masi lengkap seputar LoCo Teams dapat Anda baca 
melalui situs web https://wiki.ubuntu.com/LoCoTe- 
ams. 

Status Official Ubuntu LoCo Team ini diperoleh 
pada saat pertemuan Ubuntu Community Council 
(CC) 19 September 2006. Pertemuan Ubuntu CC di- 


lakukan dengan cara chatting melalui channel #ubun- 
tu-meeting pada server irc.freenode.net. 

Perkenalan mengenai komunitas Ubuntu In- 
donesia kepada Ubuntu Community Council di- 
lakukan oleh Andi Darmawan, dan didukung oleh 
rekan-rekan komunitas yang juga turut hadir pada 
saat pertemuan tersebut. Para aktivis Ubuntu LoCo 
Team di Indonesia berdiskusi atau ngerumpi melalui 
mailing Ubuntu User Indonesia dengan alamat ubun- 
tu-id@lists.ubuntu.com atau http://lists.ubuntu.com/ 
mailman/listinfo/ubuntu-id. Panduan Ubuntu dapat 
diperoleh melalui alamat http://wiki.ubuntu-id.org/. 

Dengan status Official ini diharapkan komuni- 
tas Ubuntu Indonesia dapat mewakili Ubuntu di 
berbagai kegiatan yang ada di Indonesia, dan tentu 
saja sebagai pemacu untuk terus menyebarkan se- 
mangat Ubuntu di tanah air tercinta ini. Selamat 
buat rekan-rekan komunitas Ubuntu Indonesia 
dan terima kasih atas usaha yang telah Anda semua 
lakukan selama ini dan yang akan datang. Semoga 
saja apa yang dilakukan oleh rekan-rekan semua 


dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terus 
berjuang sobat! ADH 


AsiaSource ke-2 di Indonesia 


jang pertemuan sekitar 200 pengembang, peng- 

guna, dan aktivis Linux dan FLOSS (Free/Libre/ 

Open Source Software) se-Asia Pasifik akan di- 
gelar sekitar 20 hingga 31 Januari 2007 di Indone- 
sia. Acara yang diberi nama AsiaSource itu pertama 
dilaksanakan di Bangalore, India, 28 Januari—4 Feb- 
ruari 2005. Lima aktivis Linux dan open source dari 
Indonesia hadir menjadi peserta AsiaSource 2005, 
yakni Fajar “Ari” Priyanto, Adi Nugroho, Uung, 
Nanang, dan Idaman. Pada AsiaSource kedua ini, 
sebagai tuan rumah Indonesia akan mendapatkan 
kesempatan mengirim sekitar 20 orang. 


Sunil dan Marek (depan nomor 4 dan 3 dari kiri) bersama beberapa aktivis 
ICT Indonesia. 


11/2006 = INFOLINUX 


Hal itu diungkapkan Sunil Abraham dari penye- 
Inggara AsiaSource. Sunil ditemani Marek dari 
Tachtical Technology Collective datang ke Indone- 
sia akhir September lalu untuk melakukan survai 
lokasi dan mencari partner lokal. Penyelenggara 
AsiaSource adalah IOSN APDIP (International Open 
Source Network Asia-Paific Development Informa- 
tion Programme), yang merupakan bagian dari 
badan dunia UNDP (United Nations Development 
Programme) untuk kawasan Asia dan Pasifik, yang 
berpusat di Bangkok, Thailand. 

AsiaSource merupakan kegiatan ngoprek bareng, 
berbentuk workshop atau saling tukar pengala- 
man dalam memanfaatkan FLOSS. Yang khas dari 
AsiaSource ini, tempatnya harus jauh dari kota, 
serta jauh dari keramaian dan jalan raya. AsiaSource 
kedua nanti akan dilaksanakan di daerah Suka- 
bumi, Jawa Barat. Menurut Ari, AsiaSource 2005 
juga diselenggarakan pada sebuah tempat terpencil 
bernama Vishtar, sekitar 45 menit dari Bangalore. 
Jika Anda ingin tahu lebih jauh tentang AsiaSource, 
Anda dapat mengakses laporan Ari dari AsiaSource 
2005 di http://linux2.arinet.org. Ê Rus 





www.infolinux.web.id 





Daftar KPLI yang 
Diketahui Saat Ini 


Bali 

BALINUX 

Situs: http://bali.linux.or.id 
Bandung 

KLUB 

Situs: http://bandung.linux.or.id 
Batam 

BLUG 

Situs: http://batam.linux.or.id 
Bogor 

BULUX 

Situs: http://bogor.linux.or.id 
Gorontalo 

GoLA 

Situs: http://gorontalo.linux.or.id 
Jakarta 

KPLI Jakarta 

Situs: http://jakarta.linux.or.id 
Madiun 

KPLI Madiun 

Situs: http://madiun.linux.or.id 
Makassar 

LUGU 

Situs: http://makassar.linux.or.id 


Maling (MAlang LINux user Group) 


Situs: http://malang.linux.or.id 
Manado 

LUG Manado 

Situs: http://manado.linux.or.id 
Medan 

KPLI Medan 

Situs: http://medanlinux.com 
Padang 

KPLI Padang 

Situs: http://padang.linux.or.id 
Palembang 

MINUX 

Situs: http://palembang.linux.or.id 
Pekanbaru 

KPLI Pekanbaru 

Situs: http://pekanbaru.linux.or.id 
Semarang 

ATLAS 

Situs: http://jateng.linux.or.id 
Sidoarjo 

KPLI Sidoarjo 

Situs: http://sidoarjo.linux.or.id 
Solo 

KPLI Solo 

Situs: http://solo.linux.or.id 
Surabaya 

KLAS 

Situs: http://surabaya.linux.or.id 
Surabaya 

KPLITS 

Situs: http://its-sby.linux.or.id 
Tangerang 

KPLI Tangerang 

Situs: http://kpli.ict-tangerang.net 
Yogyakarta 

KPLI Yogyakarta 

Situs: http://jogja.linux.or.id 


TUTORIAL SHELL SCRIPT 


Bagian 3 dari 3 Tulisan 


52 





ntuk proses yang melibatkan waktu tunggu yang lama, progress bar adalah indikator 





Contoh-contoh tugas yang melibatkan 
penggunaan progress bar yang akan kita ba- 
has pada tulisan ini pada prinsipnya sama 
dengan contoh-contoh tugas pada edisi- 
edisi sebelumnya. Bedanya adalah apabila 
sebelumnya kita menggunakan dialog dan 
zenity, kali ini kita mempergunakan tool 
lain. Berikut ini adalah tugas-tugas yang 
akan kita berikan progress bar: 
@ Berbagai contoh proses dummy. 
@ Iterasi semua file dalam direktori, untuk 
kemudian akan diperiksa mdSsumnya. 
@ Proses yang waktu tunggunya tidak 
dapat diperkirakan. 


Untuk contoh ekstraksi arsip, kita tidak 
akan membahasnya lagi karena telah di- 
bahas di dua edisi sebelumnya. 

Tool yang akan kita pergunakan kali ini 
adalah program tput, di mana pembuatan 
progress bar dilakukan secara manual. Bagi 
yang tidak menyukai tput, kita juga bisa 
menggambar progress bar sendiri. Keduan- 
ya dibahas pada tulisan ini. 

Sama seperti edisi-edisi sebelumnya, 
semua contoh dalam tulisan ini dibuat pada 
sistem Debian GNU/Linux Sarge, namun 
seharusnya dapat pula diterapkan pada 
sistem lainnya tanpa masalah. 


Masalah pada zenity dan dialog 

Kedua tool tersebut memang dikhususkan 
untuk pembuatan dialog yang ramah untuk 
program yang ditulis dengan shell script. 
Shell script yang menggunakan bantuan 


11/2006 = INFOLINUX 


tool tersebut setidaknya akan memiliki user 

interface yang lebih ramah bagi user. Ter- 

utama shell script yang dibangun dengan ze- 
nity, yang berjalan pada interface grafikal. 

Namun, menggunakan kedua tool 
tersebut dalam shell script juga memiliki 
kekurangan, di antaranya: 

@ Ketergantungan yang besar pada pustaka 
eksternal. Terutama untuk shell script 
yang dibangun dengan bantuan zenity. 

@ Shell script yang sedianya sudah cukup 
lambat, harus berjalan lebih lambat lagi. 
Terutama untuk shell script yang dibang- 
un dengan bantuan zenity. 

@ Kurangnya fleksibilitas dalam meran- 
cang user interface. Walaupun kedua 
tool tersebut memberikan kemudahan 
luar biasa bagi kita, user interface yang 
disediakan hanya itu-itu saja. Dalam 
pembuatan progress bar misalnya, kita 
tidak bisa mengubah posisi progress 
barnya. Atau, kita tidak bisa menambah- 


kan informasi lain di posisi lain. 


Menggunakan tput 

Tput adalah program yang dapat digunakan 
untuk bekerja pada terminal. Tput juga dapat 
digunakan untuk menulis pada posisi terten- 
tu di terminal. Untuk kebutuhan pembuatan 
progress bar, tput memang tidak menyediakan 
fungsi yang bisa langsung digunakan. Oleh 
karena itu, kita perlu “menggambar” sendiri 
progress bar kita secara manual. Usaha yang 
diperlukan memang lebih besar, namun kita 
bisa “menggambar” sesuka hati. 


progress yang sangat berguna untuk user. Di edisi-edisi sebelumnya, kita telah 
membahas progress bar dengan bantuan dialog dan zenity. Di edisi ini, kita akan 


mempergunakan program tput sebagai alat bantu serta membuat progress bar sendiri. 


Walaupun fleksibel, penggunaan tput 
juga memiliki kekurangan. Di antaranya 
adalah: 

@ Usaha yang harus dikeluarkan menjadi 
lebih besar karena progress bar harus 
digambar sendiri secara manual. 

@ Tampilan progress bar kurang menarik. 

@ Tput membutuhkan pustaka ncurses, 
yang berukuran cukup besar. Dari sisi 
kebutuhan pustaka sistem, tput kurang 
lebih sama saja dengan dialog. 

@ Proses penggambaran progress bar se- 
cara manual akan memicu eksekusi 
proses secara terpisah. Bagi end user, 
efek-efeknya adalah: 

e Relatif lebih lambat (dalam beberapa 
kasus, bisa lebih lambat dibanding- 
kan dengan penggunaan program 
dialog). 

e Terjadinya kedipan layar. 


Sebelum menggunakan tput, kita akan 
melihat terlebih dahulu dasar penggunaan- 
nya. 

@ Untuk menginisialisasi terminal, beri- 


kanlah perintah berikut ini: 
$ tput init 


@ Untuk me-reset terminal, gunakanlah 
perintah berikut ini: 


$ tput reset 


@ Untuk membersihkan layar, berikanlah 
perintah berikut ini: 


$ tput clear 


www.infolinux.web.id 


@ Untuk mengetahui jumlah kolom ter- 
minal, berikut ini adalah perintah yang 
dapat digunakan: 


$ tput cols 
159 


@ Untuk memindahkan posisi kursor pada 
koordinat x0, yO (pojok kiri atas), beri- 
kanlah perintah berikut: 


$ tput cup 9 Ø 


@ Untuk memindahkan posisi kursor pada 
koordinat x20, y 10, berikanlah perintah 
berikut: 


$ tput cup 19 29 


@ Untuk memindahkan posisi kursor pada 
koordinat x20, y 10, dan menulis kata 
halo di posisi tersebut, berikanlah perin- 
tah berikut: 


$ tput cup 19 20; echo halo 


Dasar-dasar tersebut diperlukan untuk 
menggambar progress bar sendiri. Pada 
dasarnya, pembuatan progress bar adalah 
menggambar karakter tertentu (misal #) di 
posisi tertentu. Posisinya akan berubah- 
ubah sesuai dengan persentase yang telah 
dicapai. Kita akan melihatnya pada contoh 


pertama. 


contoh 1: progress bar sederhana 
Kita akan memulai contoh progress bar 
sederhana, di mana kita memiliki beberapa 
contoh tugas berat (yang waktu tunggunya 
dibantu oleh program sleep). 

Berikut ini adalah isi dari shell script 
tputl.sh: 
#!/bin/sh 


# progress bar demo 


# Noprianto, 21 April 2006 
# GPL 


# 
# simple progress bar demo using 


tput 
# simple 1 


ROW=4 

COL=20 

CLEAR_CHAR=” = 
CHAR=# 

STEP=5 # each $STEP incr 

will add one $CHAR 

let LENGTH-199/$STEP 


www.infolinux.web.id 


function p put 


aa 
let DROW-$ROW-1 


let N=$1/$STEP 
let N_COL=$COL+$N 
let L_COL=$COL+$LENGTH+ 


let S_COL=$COL+1 


# clear line 


tput cup $DROW $COL 
echo -n “$CLEAR CHAR” 


# add desc and percent 


tput cup $DROW $COL 
echo -n “[$1%] $2” 


# put progress bar 
tput cup $ROW $COL 


echo -n ‘|’ 
tput cup $ROW $L_COL 
echo -n ‘|’ 


tput cup $ROW $S COL 
for i in “seq 1 $N° 


do 
echo -n $CHAR 
done 
ooo 


tput clear 
p put 6 “Initializing...” 


sleep 3 
p put 59 “Please wait” 


sleep 3 
p put 89 “Amost done” 


sleep 1 
p put 199 “Done.” 


echo 


Ketika script ini dijalankan, layar akan 
dibersihkan. Setelah itu, akan tampil se- 
buah progress bar yang akan: 

@ Menampilkan tulisan Initializing... (pada 
posisi 0 persen) selama 3 detik. 

@ Kemudian, menampilkan informasi 
Please wait (pada posisi 50 percent) se- 
lama 3 detik. 

@ Kemudian, menampilkan informasi Al- 


most done (pada posisi 80 percent) se- 


TUTORIAL SHELL SCRIPT 


lama 1 detik. 
@ Kemudian, menampilkan informasi done 


(pada posisi 100 percent) dan keluar. 


Sebagai catatan, progress bar yang kita 
gambar sendiri tersebut akan memiliki 
karakteristik-karakteristik berikut ini: 

@ Karakter yang digunakan untuk progress 
bar adalah karakter # (bisa diganti sesuai 
keinginan). 

@ Setiap pergerakan lima persen akan me- 
nambahkan satu karakter # (bisa diganti 


sesuai keinginan). 


Berikut ini adalah penjelasan source code: 
@ Untuk membersihkan layar, kita meng- 
gunakan perintah: 


$ tput clear 


@ Untuk menunda eksekusi, kita menggu- 
nakan program sleep. 

@ Untuk membuat progress bar berada 
pada posisi 80 persen sambil menampil- 
kan informasi “Almost done”, kita meng- 
gunakan perintah berikut ini: 


p put 89 “Amost done” 


Dengan adanya fungsi p put, penampi- 
lan progress bar menjadi sangat mudah. 
Kita hanya perlu memberikan dua para- 
meter: nilai persentase dan keterangan yang 
ingin ditampilkan. 

Bagaimanakah fungsi p put bekerja? 
Mari kita lihat lebih detail: 

@ Variabel-variabel berikut akan mempenga- 
ruhi bagaimana progress bar ditampilkan: 

e $ROW adalah posisi y progress bar. 

e $COL adalah posisi x progress bar. 

e $CLEAR CHAR adalah karakter yang 
ditampilkan untuk membersihkan 
deskripsi/keterangan progress bar. 
Umumnya, kita akan mengisikan se- 
deretan karakter spasi. 

e $CHAR adalah karakter yang digu- 
nakan untuk progress bar. 

e $STEP dapat dijelaskan sebagai jum- 
lah langkah/persentase yang telah 
dicapai untuk menambahkan satu 
karakter CHAR. 

e $LENGTH adalah panjang prog- 

Kecilkan $STEP untuk 
mendapatkan progress bar yang lebih 


ress bar. 


panjang. 
ROW=4 
COL=29 


INFOLINUX = 11/2006 53 


TUTORIAL SHELL SCRIPT 


54 


CLEAR_CHAR=” 


CHAR=# 

STEP=5 # each $STEP incr 

will add one $CHAR 

let LENGTH-190/$STEP 
@ Pertama-tama, fungsi p put akan 
mendapatkan posisi baris untuk me- 
nuliskan deskripsi/keterangan. Baris 


akan disimpan ke $DROW. 


function p put 


qo 
let DROW=$ROW-1 


@ Setelah itu, kita akan menentukan jum- 
lah $CHAR yang akan ditulis dan me- 
nyimpannya ke $N. Harap diperhatikan, 
$N didapatkan dari parameter pertama 
fungsi (yaitu nilai persentase) dibagi 
dengan $STEP (lihatlah penjelasan sebe- 
lumnya). 


let N=$1/$STEP 


@ Setelah itu, ditentukan pula posisi untuk 
mulai menulis $CHAR 
let N_COL=$COL+$N 
let L_COL=$COL+$LENGT 
H+1 
let S_COL=$COL+1 


@ Baris deskripsi kemudian dibersihkan 
dengan menuliskan $CLEAR. CHAR 
# clear line 


tput cup $DROW $COL 
echo -n “$CLEAR CHAR” 


@ Menuliskan deskripsi dan nilai persen- 
tasenya. Harap diperhatikan, deskripsi 
didapatkan dari parameter kedua, semen- 
tara, persentase didapatkan dari param- 
eter pertama. 


# add desc and percent 


tput cup $DROW $COL 
echo -n “[$1%] $2” 


@ Barulah, kita benar-benar menggambar 
progress bar. Pertama-tama, kita me- 
nentukan posisi. Setelah itu, kita meng- 
gambar karakter pipe (|) pada batas kiri 
dan kanan progress bar. Kemudian, kita 
pun mengulang dari 1 sampai $N untuk 
menggambar $CHAR. 


11/2006 = INFOLINUX 


# put progress bar 
tput cup $ROW $COL 


echo -n ‘|’ 
tput cup $ROW $L_COL 
echo -n ‘|’ 


tput cup $ROW $S_COL 
for i in “seq 1 $N° 


do 
echo -n $CHAR 
done 
DO — 


Apabila Anda merasa bahwa fungsi ini 
kurang informatif atau kurang menarik, 
silahkan ubah sesuai kebutuhan. Sebelum 
mengubah total fungsi p put, Anda mung- 
kin juga akan mengubah beberapa variabel 
yang telah disebutkan dan dibahas sebe- 


lumnya. 


Contoh 2: Progress bar sederhana 2 
Di dalam contoh sederhana 2 ini, kita akan 
menampilkan pergerakan setiap 10 persen, 
di mana setiap 10 persen akan diberikan de- 
lay masing-masing 1 detik. Apabila progress 
telah mencapai 100%, maka dengan sendiri- 
nya dialog akan keluar. 

Berikut ini adalah isi dari shell script 
tput2.sh: 
#!/bin/sh 


# progress bar demo 


# Noprianto, 21 April 2006 
# GPL 


# 
# simple progress bar demo using 


tput 
# simple 2 


ROW=4 
COL=29 
CLEAR_CHAR=” 


66 


CHAR=# 

STEP=5 # each $STEP incr 
will add one $CHAR 

let LENGTH-199/$STEP 


function p put 


2 FEE 
let DROW-$ROW-1 


let N=$1/$STEP 


[dipotong, lihatlah contohi] 
S9: 
tput clear 


PERCENT-9 

p put $PERCENT “ complete” 
while [ 1 ] 

do 


sleep do 
let PERCENT=$PERCENT+19@ 


p put $PERCENT “ complete” 
test $PERCENT -eq 100 && 
break 
done 


echo 


Ketika script ini dijalankan, maka akan 

tampil sebuah progress bar yang akan: 

@ Menampilkan tulisan [0%] complete se- 
lama 1 detik. 

@ Kemudian, Menampilkan tulisan [10%] 
complete selama 1 detik. 

@ Kemudian, Menampilkan tulisan [20%] 
complete selama 1 detik. 

@ Dan seterusnya, sampai mencapai 100 
persen, program akan keluar dengan 


sendirinya. 


Berikut ini adalah penjelasan source 
code: 

@ Kita kemudian mengulang tanpa batas 
(while [ 1 )), di mana kita akan melaku- 
kan hal-hal berikut ini: 

e Tunda 1 detik. 

e Tambahkan persentase dengan 10. 

e Menampilkan informasi persentase. 

e Menguji apakah persentase sudah 
mencapai 100. Apabila sudah, maka 
perulangan akan dihentikan. 


Contoh 3: Progress bar sederhana 3 
Contoh yang ketiga ini merupakan contoh 
sederhana terakhir, di mana kita akan meng- 
ulang 1 sampai 100, kemudian menampil- 
kan progress sesuai kondisi sesungguhnya. 
Semuanya otomatis dan tanpa mempergu- 
nakan bantuan program sleep sama sekali. 
Berikut ini adalah isi dari shell script 
tput3.sh: 
#!/bin/sh 


www.infolinux.web.id 


# progress bar demo 


# Noprianto, 21 April 2006 
# GPL 


# 
# simple progress bar demo using 


tput 
# simple 3 


ROW=4 
COL=20 
CLEAR_CHAR=” 


CHAR=# 

STEP=5 # each $STEP incr 
add one $CHAR 

let LENGTH-199/$STEP 


will 


function p_put 


E ))) ff FE 
let DROW-$ROW-1 


let N=$1/$STEP 


Idipotong, lihatlah contohl] 
2 7 --:'feE 
tput clear 


p_put 9 “ complete “ 
for i in “seq 1 100° 
do 


p_put $i “ complete “ 
done 


echo 


Ketika script ini dijalankan, maka akan 
tampil sebuah progress bar yang akan: 
e Menampilkan tulisan [N%] complete, di 
mana N adalah dari 1 sampai 100. 


Karena iterasi berjalan cepat, maka kedi- 
pan layar akan sangat mungkin terjadi. 


Berikut ini adalah penjelasan source code: 
e Kita akan mengulang dari 1 sampai 100. 
Di dalam perulangan tersebut, kita me- 


nampilkan informasi persentase. 


Contoh 4: iterasi direktori, cek md5sum 
setiap file dan laporkan 
Kita akan mengiterasi setiap file dalam di- 


rektori, memeriksa mdSsumnya satu per 


www.infolinux.web.id 


satu untuk kemudian disimpan ke file, 
dan pada akhirnya menampilkan isi file 
tersebut. 

Berikut ini adalah isi dari shell script 
tput4.sh: 
#!/bin/sh 


# progress bar demo 


# Noprianto, 21 April 2006 
# GPL 


H 
# simple progress bar demo using 


tput 
# simple 4 
# iterate dir, check md5sum and 


display nice progress 


ROW=4 
COL=20 
CLEAR_CHAR=” 


CHAR=# 

STEP=5 # each $STEP incr 
will add one $CHAR 

let LENGTH=100/$STEP 


function p_put 


o o e ëo 
let DROW=$ROW-1 


let N=$1/$STEP 


[dipotong, lihatlah contohl] 
E &H& 
tput clear 


DIR=/usr/bin 


find $DIR -type f > $F_TEMP 


F RESULT=/tmp/$@.result 
let P_DIV=$F_COUNT/190+1 


rm -f $F RESULT 


PERCENT=@ 
p_put $PERCENT “Scanning $F_ 
CHECK” 
for i in “seg 1 $F COUNT” 
do 
F_CHECK= head -n$i 


TUTORIAL SHELL SCRIPT 


$F_TEMP | tail -n1` 


let PERCENT=$i/$P_DIV 
p_put $PERCENT “Scanning 
$F CHECK” 


md5sum $F CHECK >> 
$F_RESULT 


done 
p put 100 “done.” 


echo 
rm -f $F_TEMP 
less $F RESULT 


Ketika script ini dijalankan, maka akan 
tampil sebuah progress bar yang akan: 

@ Menampilkan tulisan [N%] Scanning 
«file», di mana «file» adalah nama file 
yang benar-benar sedang diperiksa dan 
akan selalu digantikan dengan nama 
file lain apabila pemeriksaan md5sum 
pada file tersebut telah selesai. N akan 
digantikan dengan persentase aktual. 

@ Ketika semua file telah diperiksa, maka 
kita akan memanggil program less un- 
tuk menampilkan informasi md5sum. 
Karena proses berlangsung cepat, 

maka kedipan layar akan sangat mungkin 

terjadi. 

Pada edisi sebelumnya, kita telah 
membahas program strncp, yang dapat 
digunakan untuk memotong string sam- 
pai karakter tertentu, sehingga panjang 
nama file yang ditampilkan selalu tetap. 
Harap diperhatikan, untuk terminal yang 
berukuran 80x25, akan sangat masuk akal 
apabila nama file (path lengkap) lebih 
panjang dari 80 karakter. Apabila pemer- 
iksaan md5sum dilakukan pada file ter- 
sebut dan informasi pathnya ditampilkan 
lengkap, maka tampilan progress bar akan 
terlihat jelek sekali. Apabila diperlukan, 
gunakanlah program strncp. 

Informasi selengkapnya tentang logika 
yang digunakan bisa dibaca pada dua edisi 
sebelumnya. 

Sampai di sini dulu contoh pengguna- 
an tput untuk pembuatan progress bar 
secara manual. Silakan modifikasi fungsi 


Pp. put sesuai kebutuhan. 


INFOLINUX = 11/2006 55 


TUTORIAL SHELL SCRIPT 


56 


Tampil sederhana dengan membuat 

progress bar sendiri 

Bagi Anda yang merasa tput cukup merepot- 

kan, namun tetap berat dan membutuh- 

kan pustaka besar (sementara Anda anti 
dengan dialog atau zenity), Anda selalu 
bisa membuat progress bar sendiri yang 
murah meriah dan sederhana, namun tetap 
informatif. 

Kali ini, kita tidak akan membutuhkan 
program berpustaka besar. Aplikasi kita, un- 
tuk kebutuhan progress bar saja, tidak akan 
bergantung pada pustaka ncurses. 

Lantas, apa yang akan kita gunakan? 
Cukup perintah echo saja. Dalam beberapa 
kasus, juga akan mempergunakan bantuan 
program printf. 

Apa saja konsekuensi dari menggambar 
sendiri progress bar secara manual ini? Beri- 
kut ini adalah beberapa di antaranya: 

@ Usaha yang harus dikeluarkan menjadi 
lebih besar karena progress bar harus 
digambar sendiri secara manual. 

@ Tampilan mungkin kurang menarik, na- 
mun untungnya, tetap sangat informatif. 

@ Aplikasi tidak bergantung kepada pro- 
gram lain. 

@ Eksekusi cukup cepat (untuk level shell 
script) 

@ Dalam beberapa kondisi, mungkin akan 
terjadi kedipan layar. Namun, ini sangat 
tergantung pada bagaimana kita meng- 
gambar progress bar. 


Contoh 1: Progress bar sederhana 
Di dalam contoh sederhana ini, kita akan 
menampilkan pergerakan setiap 10 persen, 
di mana setiap 10 persen akan diberikan de- 
lay masing-masing 1 detik. Apabila progress 
telah mencapai 100%, maka dengan sendiri- 
nya dialog akan keluar. 

Berikut ini adalah isi dari shell script 
text2.sh: 
#!/bin/sh 


# progress bar demo 


# Noprianto, 21 April 2006 
# GPL 


# 


# simple progress bar demo 
# simple 2 


PERCENT=0 
printf “\r$PERCENT percent 


complete” 


11/2006 = INFOLINUX 


while [ 1 ] 

do 

— oslepl 
let PERCENT=$PERCENT+19 
printf “\r$PERCENT percent 

complete” 
test $PERCENT -eq 100 && 

break 

done 

echo 


Ketika script ini dijalankan, program 

akan: 

@ Menampilkan tulisan 0 percent com- 
plete selama 1 detik. 

@ Kemudian, Menampilkan tulisan 10 per- 
cent complete selama 1 detik. 

@ Kemudian, Menampilkan tulisan 20 per- 
cent complete selama 1 detik. 

@ Dan seterusnya, sampai mencapai 100 
persen, program akan keluar dengan 


sendirinya. 


Semua informasi tersebut ditampilkan 


dalam baris yang sama. 


Berikut ini adalah penjelasan source 
code: 

@ Kita mengulang tanpa batas (while | 1 
D, dimana kita akan melakukan hal-hal 
berikut ini: 

è tunda 1 detik 

è tambahkan persentase dengan 10 

e Menampilkan informasi persentase 

e Menguji apakah persentase telah 
mencapai angka 100. Apabila telah 
mencapai 100, maka perulangan 
akan dihentikan. 

@ Bagaimana kita dapat menulis dalam 
baris yang sama tanpa mengubah posisi 
kursor secara eksplisit, misalnya meng- 
gunakan program tput? Caranya adalah 
dengan menggunakan program printf 
(bagian dari paket coreutils). Kita mem- 
berikan escape character \r kepada pro- 
gram printf. 


Contoh 2: progress bar sederhana 2 
Pada contoh yang kedua ini, kita akan men- 
gulang dari 1 sampai 10000, kemudian me- 
nampilkan progress sesuai kondisi sesung- 
guhnya, tanpa mempergunakan program 
sleep. 

Berikut ini adalah isi dari shell script 
text3.sh: 


#!/bin/sh 


# progress bar demo 


# Noprianto, 21 April 2006 
# GPL 


# 


# simple progress bar demo 
# simple 3 


PERCENT-9 
printf “\r$PERCENT percent 


complete” 


for i in “seq 1 10990” 
do 


let PERCENT-$1i/199 
printf “Nr$ PERCENT 
percent complete” 
done 
echo 


Ketika script ini dijalankan, maka akan 
tampil sebuah progress bar yang akan: 
@ Menampilkan tulisan N percent com- 
plete, di mana N adalah dari 1 sampai 
100 


Semua informasi ditampilkan dalam 


satu baris yang sama. 


Berikut ini adalah penjelasan source 

code: 

@ Kita akan mengulang dari 1 sampai 
10000. Di dalam perulangan tersebut, 
kita melakukan: 

e Perhitungan persentase, di mana 
angka persentase didapatkan dari 
counter aktif ($i) dibagi dengan 
100. 

e Menampilkan informasi persen- 
tase. 

@ Kita juga mempergunakan bantuan 
program printf untuk menulis dalam 


satu baris yang sama. 


Contoh 3: progress bar sederhana 3 
Pada contoh yang kedua ini, kita akan 
mengulang dari 1 sampai 10000, kemudi- 
an menampilkan progress sesuai kondisi 
sesungguhnya, tanpa mempergunakan 
program sleep. Mirip dengan contoh se- 
belumnya, hanya tidak ada informasi 
persentase berupa angka yang ditampil- 
kan. Yang ditampilkan adalah karakter: 

@ pertama - 

@ digantikan 


www.infolinux.web.id 


@ digantikan | 

@ digantikan / 

@ digantikan lagi dengan -, dan seterus- 
nya. 


Dengan demikian, informasi progress 
akan menampilkan satu karakter yang 
seolah-olah berputar-putar seperti baling- 
baling. Sangat umum ditemukan pada ap- 
likasi dengan interface text. 

Berikut ini adalah isi dari shell script 
text3b.sh: 

#!/bin/sh 


# progress bar demo 


# Noprianto, 21 April 2006 
# GPL 


# 
# simple progress bar demo 
# simple 3b 


PERCENT=@ 
CHAR=’ -’ 
for i in “seg 1 10099” 
do 
let PERCENT=$1/100 


case $CHAR in 


oe ) CHAR=’\’ 
2 : CHAR=’ |’ 
° i CHAR=? 7? 
T CHAR=’ -’ 
esac i 


printf “\r$CHAR” 


done 


printf “\rdone.” 
echo 


Penjelasan source code: 

@ Kita akan mengulang dari 1 sampai 

10000. Di dalam perulangan tersebut, 
kita melakukan: 
e Perhitungan persentase, dimana 
angka persentase didapatkan dari 
counter aktif ($i) dibagi dengan 
100 (tidak digunakan, namun di- 
persiapkan) 

e menampilkan karakter “berputar 


www.infolinux.web.id 


@ Kita juga mempergunakan bantuan 
program printf untuk menulis dalam 
satu baris yang sama. 

@ Bagaimana menampilkan karakter ‘ber- 
putar ? 

e Kita sepakati terlebih dahulu, kalau 
perputaran dilakukan dalam urutan 
- V |, Z dan kembali lagi ke -. 

e Aturlah karakter pertama (CHAR-- 
) 

e Setelah itu, 
sebelumnya, dan aturlah karakter 





periksalah karakter 


setelahnya, bersesuaian dengankese- 
pakatan kita sebelumnya. Lakukan 
ini secara berulang/di dalam peru- 
langan. 

e Tampilkan di tempat yang sama 
dengan bantuan program printf. 


Contoh 4: progress bar untuk proses 
yang tidak pasti 

Apabila proses keseluruhan bisa dipecah ke 
dalam berbagai proses kecil, namun waktu 
selesainya tidak dapat diprediksi, maka 
untuk informasi kepada user bahwa proses 
masih berjalan, kita bisa membuat prog- 
ress bar sederhana. 

Hanya, tidak ada informasi persentase 
yang ditampilkan. Cara ini mirip dengan 
cara karakter “berputar sebelumnya. Na- 
mun, jauh lebih sederhana, karena kita 
hanya akan menampilkan terus karakter 
#. Mirip dengan transfer file melalui pro- 
tokol FTP menggunakan program ftp cli- 
ent sederhana. 

Berikut ini adalah isi dari shell script 
textu.sh: 

#!/bin/sh 


# progress bar demo 


# Noprianto, 21 April 2096 
# GPL 


# 
# simple progress bar demo 
# simple u 


TEMP=@ 
while [ 1 ] 
do 
echo -n ‘#’ 
let TEMP=$TEMP+1 
test $TEMP -eq 1000 && 
break 
done 


TUTORIAL SHELL SCRIPT 


Penutup 
Sampai di sini dulu rangkaian pembahasan 
progress bar kita. Penggunaan progress bar 
akan membantu aplikasi kita untuk tampil 
lebih ramah dan informatif. Kita telah 
membahas berbagai tool, mulai dari yang 
sederhana sampai yang berbasis GUI. 
Dalam aplikasi yang mungkin dijalank- 
an dalam berbagai jenis user interface, 
adalah sangat penting untuk menguji 
lingkungan kerja sebelum progress bar di- 
tampilkan. Sebagai contoh: Apabila Anda 
menganut prinsip “coba dulu yang terbaik, 
baru menurunkan standar apabila tidak 
memungkinkan”, maka Anda mungkin 
perlu memeriksa ketersediaan X ( variabel 
$DISPLAY ), ketersediaan terminal dan 
berbagai variabel lainnya. Sebagai contoh: 
#!/bin/sh 


if [ ! -z $DISPLAY ] 


then 
IFACE-”GUI” 
else 
IFACE-”TEXT” 
fi 


echo “User Interface yang 
digunakan adalah $IFACE” 


Apabila X tersedia, maka zenity akan 
dipergunakan. Apabila tidak, maka dialog 
yang akan dipergunakan. Tentunya, se- 
belum benar-benar mengeksekusi zenity 
atau dialog, perlu dicek juga keberadaan 
program-program tersebut. 

Yang terakhir, walaupun progress bar 
dapat menjadikan program lebih infor- 
matif, kita harus sadari bahwa, akan san- 
gat mungkin menjadikan program berja- 
lan lebih lambat. Untuk dijalankan oleh 
end user, tampilan yang ramah mungkin 
lebih penting daripada kecepatan ekseku- 
si. Tapi, toleransinya harus dipikirkan 
baik-baik. 

Jangan proses yang sedianya dapat 
berjalan 5 detik harus menjadi 5 menit 
hanya karena penggunaan progress bar. 
Lihatlah contoh ekstraksi arsip tar/tar. 
gz yang telah kita bahas. Informasi tidak 
perlu terlalu detil (karena malah akan 
menakutkan), yang penting, tetap infor- 
matif dan tidak mengorbankan hal penti- 
ng lainnya. 

Selamat mencoba! Ô 

Noprianto [noprianto@infolinux.co.id] 


INFOLINUX = 11/2006 57 


TUTORIAL PARTISI DI LINUX 


58 


i dalam tulisan ini, kita akan membahas bagaimana bekerja dengan partisi di Linux 





Bagi pengguna yang berkutat dengan sistem 
seperti membangun distribusi Linux sen- 
diri, atau membangun installer distribusi 
Linux, bekerja dengan partisi adalah tugas 
sehari-hari yang harus dihadapi. Sebagai 
contoh adalah menampilkan semua partisi, 
membuat partisi, menghapus partisi, me-re- 
size partisi, dan lain sebagainya. 

Untungnya, Linux datang dengan sejum- 
lah fasilitas, aplikasi dan pustaka yang dapat 
kita gunakan. Kita akan membahasnya di 
tulisan ini. Sebagai catatan, semua contoh 
di dalam tulisan ini dibangun di atas Debian 
GNU/Linux 3.1, namun seharusnya dapat 
diterapkan pada berbagai sistem lain tanpa 
masalah. Instalasi berbagai tool yang diguna- 
kan berada di luar cakupan tulisan ini. 


Berbagai tool partisi 
Untuk bekerja dengan partisi, cara yang pal- 
ing mudah adalah dengan menggunakan 
berbagai tool partisi, seperti, fdisk, cfdisk, 
sfdisk, dan GNU Parted. 

Dengan memanfaatkan tool tersebut, 
kita dapat melakukan semua tindakan 
umum terhadap partisi seperti pembuatan 
dan penghapusan. GNU Parted bahkan 
dapat digunakan untuk me-resize partisi. 

Bagi Anda yang menggunakan distribusi 
Linux SUSE (openSUSE), YaST telah me- 
nyediakan tool partitioner yang jauh lebih 
mudah untuk digunakan, dengan berbagai 
fungsionalitas ekstra. 

Tool yang dibahas di dalam tulisan ini 
adalah fdisk dan GNU Parted. 


11/2006 = INFOLINUX 


custom memanfaatkan tool-tool tersebut. 


Menggunakan fdisk 

Program yang satu ini merupakan pro- 
gram tradisional yang umumnya diguna- 
kan oleh pengguna yang telah lama dan 
terbiasa bekerja dengan sistem. Fdisk bisa 
melakukan hampir semua tindakan yang 
ingin diterapkan pada partisi harddisk. User 
pemula diharapkan tidak menggunakan 
tool ini karena salah memberikan perintah 
dapat berpotensi kehilangan data. 

Untuk bekerja dengan harddisk tertentu, 
berikanlah device harddisk sebagai parame- 
ter untuk program fdisk. Sebagai contoh: 

# fdisk /dev/hda 


The number of cylinders for this 
disk is set to 1044. 
There is nothing wrong with that, 
but this is larger than 1924, and 
could in certain setups cause 
problems with: 
1) software that runs at boot time 
(e.g., old versions of LILO) 
2) booting and partitioning 
software from other OSs 

(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK) 


Command (m for help): 


fdisk merupakan program yang dapat di- 
jalankan dengan memberikan perintah ter- 
tentu, yang umumnya berupa 1 karakter/ 
huruf. Sebagai contoh, pada prompt fdisk, 
kita bisa melihat bahwa perintah m bisa di- 


gunakan untuk menampilkan bantuan. 


menggunakan berbagai tool yang telah tersedia, lengkap dengan berbagai contoh. 


Sebagai tambahan, kita juga akan membahas sekilas tentang membangun solusi 


Apabila kita memberikan perintah m, 
maka daftar perintah fdisk akan ditampil- 
kan: 

Command (m for help): m 
Command action 

a toggle a bootable flag 

b edit bsd disklabel 

c toggle the dos 
compatibility flag 

d delete a partition 

| list known partition types 

m print this menu 

n add a new partition 

o create a new empty DOS 
partition table 

p print the partition table 


q quit without saving changes 
s create a new empty Sun 


disklabel 

t change a partition’s system 
id 

u change display/entry units 


V verify the partition table 
w write table to disk and 


exit 
x extra functionality 
(experts only) 


Secara default, daftar perintah yang dit- 
ampilkan tersebut merupakan daftar perin- 
tah standar. Bagi Anda yang membutuhkan 
fungsionalitas lebih, berikanlah perintah x. 
Tulisan pada prompt menu akan berubah 
dan berbagai fungsionalitas ekstra akan di- 
berikan. 


www.infolinux.web.id 


Command (m for help): x 


Expert command (m for help): m 
Command action 


b move beginning of data ina 
partition 

c change number of cylinders 

d print the raw data in the 


partition table 
e list extended partitions 
f fix partition order 
g create an IRIX (SGI) 


partition table 
h change number of heads 
m print this menu 
p print the partition table 


q quit without saving changes 
r return to main menu 


s change number of sectors/ 
track 

v verify the partition table 

w write table to disk and 
exit 


Untuk kembali ke menu utama setelah 
berada pada menu expert, berikanlah perin- 
tahr, 


Menampilkan tabel partisi 
Untuk menampilkan tabel partisi, berikan- 
lah perintah p pada menu utama: 


Command (m for help): p 


Disk /dev/sda: 8589 MB, 8589934592 
bytes 

255 heads, 63 sectors/track, 1044 

cylinders 

Units = cylinders of 16965 * 512 = 
8225280 bytes 


Device Boot Start 
End Blocks Id System 
/dev/sdal 1 
608 4883728+ 83 Linux 
/dev/sda2 609 
681 586372+ 82 Linux swap / 
Solaris 
Membuat partisi 


Untuk membuat partisi, berikanlah perin- 
tah n pada menu utama: 
Command (m for help): n 
Command action 
e extended 


p primary partition (1-4) 


www.infolinux.web.id 


Selanjutnya, submenu pemilihan partisi 
primary atau extended akan ditampilkan. Un- 
tuk disk label msdos, sebuah harddisk hanya 
bisa berisikan empat buah partisi primary. 
Dengan demikian, apabila dibutuhkan lebih 
dari empat partisi dalam satu harddisk, buat- 
lah sebagai contoh tiga primary, satu extended 
dan sejumlah logical di dalam extended. 

Pertama-tama, kita akan buat partisi pri- 
mary (nomor 3) dengan ukuran 1024 MB. 
Sebagai catatan, untuk memberikan nilai 
yang telah disarankan, kita cukup menekan 
tombol ENTER. 
Poo 
Partition number (1-4): 3 
First cylinder (682-1044, default 
682): 

Using default value 682 

Last cylinder or +size or +sizeM 
or +sizeK (682-1044, default 
1044): #1024M 


Setelah itu, kita akan membuat partisi 
extended (nomor 4): 
Command (m for help): n 
Command action 
e extended 
p primary partition (1-4) 
e 
Selected partition 4 
First cylinder (807-1044, default 
807): 
Using default value 807 


TUTORIAL PARTISI DI LINUX 


Last cylinder or +size or +sizeM or 
tsizek (807-1044, default 1944): 
Using default value 1944 


Dengan demikian, kita telah memiliki 
tambahan 1 partisi primary (1024 M; partisi 
ketiga) dan satu partisi extended. 


Command (m for help): p 


Disk /dev/sda: 8589 MB, 8589934592 
bytes 

255 heads, 63 sectors/track, 1044 

cylinders 

Units = cylinders of 16965 * 512 = 
8225280 bytes 


Device Boot Start 
End Blocks Id System 
/dev/sdal 1 
608 4883728+ 83 Linux 
/dev/sda2 609 
681 5863/24 82 Linux swap / 
Solaris 
/dev/sda3 682 
806 100409624 83 Linux 
/dev/sda4 807 
1944 1911735 5 Extended 


Contoh berikutnya, kita tambahkan lagi 
satu partisi logical dengan ukuran 500 MB: 
Command (m for help): n 
First cylinder (807-1044, default 
807): 


5 | Parted - GNU Project - Free Software Foundation {FSF} - Opera x 
File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 

ia New tab ||] Parted - GNU Projec... EJ La 
See Of E http://www. gnu.org/software/parted/ | fel Google -| 60 





GNU Parted 


~~ 


Table of contents 
= Introduction 


= Features 


= Downloading 


= Repository Access 


= Documentation 


= Reporting bugs 
= Mailing Lists 
" Contributing 


a Links 


Website GNU Parted. 


INFOLINUX = 11/2006 59 


TUTORIAL PARTISI DI LINUX 


Using default value 89/ 

Last cylinder or +size or +sizeM 
or #sizek (807-1044, default 
1944): 4#500M 


Dengan demikian, berikut ini adalah ta- 
bel partisi terbaru kita: 


Command (m for help): p 


Disk /dev/sda: 8589 MB, 8589934592 
bytes 

255 heads, 63 sectors/track, 1044 

cylinders 

Units = cylinders of 16965 * 512 = 
8225288 bytes 


Device Boot Start 
End Blocks Id System 
/dev/sdal 1 
608 4883728+ 83 Linux 
/dev/sda2 609 
681 586372+ 82 Linux swap / 
Solaris 
/dev/sda3 682 
806 10040624 83 Linux 
/dev/sda4 807 
1044 1911735 5 Extended 
/dev/sda5 807 
868 497983+ 83 Linux 


Keluar tanpa menyimpan perubahan 
Untuk keluar tanpa menyimpan, berikanlah 
perintah q 


Menulis/menyimpan perubahan dan keluar 
Setelah selesai melakukan perubahan dan 
ingin menyimpan, jangan lupa untuk mem- 
berikan perintah w: 

Command (m for help): w 

The partition table has been 
altered: 


Calling ioctl() to re-read 
partition table. 


WARNING: Re-reading the partition 
table failed with error 16: Device 
or resource busy. 

The kernel still uses the old table. 
The new table will be used at the 
next reboot. 

Syncing disks. 


Setelah kembali ke prompt, reboot-lah 
sistem Anda. 


11/2006 = INFOLINUX 


Menghapus partisi 
Untuk menghapus partisi, berikanlah perin- 
tah d: 


Command (m for help): d 
Partition number (1-5): 3 


Sebagai catatan, berhati-hatilah dalam 
menghapus partisi extended, karena semua 
logical di dalamnya juga akan terhapus: 


Mengubah system ID partisi 

Secara default, system ID partisi adalah 
Linux. Ini bisa dilihat dari dua kolom terak- 
hir daftar tabel partisi: 


Command (m for help): p 


Disk /dev/sda: 8589 MB, 8589934592 
bytes 

255 heads, 63 sectors/track, 1044 

cylinders 

Units = cylinders of 16965 * 512 = 
8225288 bytes 


Device Boot Start 
End Blocks Id System 
/dev/sdal 1 
608 4883728+ 83 Linux 
/dev/sda2 609 
681 5863/72+ 82 Linux swap / 
Solaris 
/dev/sda3 682 
806 100409624 83 Linux 
/dev/sda4 807 
1044 1911735 5 Extended 
/dev/sda5 807 
868 497983+ 83 Linux 


Untuk mengubah system ID partisi, se- 
bagai contoh, partisi ke tiga akan diubah 
menjadi Windows 95 FAT 32 (LBA), beri- 
kanlah perintah t (untuk mengubah system 
ID). 

Setelah itu, kita akan diminta untuk 
memasukkan nomor partisi. Masukkanlah 
3 untuk partisi ke 3. Kemudian, kita akan 
diminta untuk memasukkan kode heksa 
system ID. Masukkanlah c untuk Windows 
95 FAT32 (LBA). Untuk kode selengkapnya, 
berikanlah perintah L pada saat diminta 
memasukkan kode heksa sebelumnya. 


Command (m for help): t 
Partition number (1-5): 3 


Hex code (type L to list codes): c 
Changed system type of partition 3 
to c (W95 FAT32 (LBA) ) 


Meresize partisi ala fdisk 

Fdisk dapat pula digunakan untuk meresize 
partisi tanpa menyebabkan kehilangan data, 
namun lakukanlah dengan sangat berhati- 
hati. Sayangnya, cara seperti ini barangkali 
tidak berlaku pada semua filesystem. Cara 
ini juga hanya berlaku apabila tersedia tool 
untuk me-resize filesistem. Bacalah subba- 
gian pembahasan ini sampai selesai sebe- 
lum mencoba me-resize dengan fdisk. 

Idenya adalah dengan mengubah ukuran 
last cylinder, namun tetap mempertahankan 
first cylinder. Dengan demikian, agar resize 
suatu partisi ala fdisk ini tidak merusak par- 
tisi lain setelahnya, haruslah tersedia ruang 
kosong setelah last cylinder. 

Sebagai contoh adalah partisi kelima 
kita, yang memiliki System ID Linux. Sebe- 
lum resize dilakukan, partisi tersebut telah 
memiliki filesystem ReiserFS, yang dibuat 
dengan mkfs. reiserfs. 

Sebelum di-resize, mount-lah partisi 
tersebut, copy-kanlah beberapa file, dan un- 
mount-lah partisi tersebut. 


# mount /dev/sda5 /tmp/sda5/ 


# cp -v /bin/1x /tmp/sda5/ 


“/bin/In? -> ~/tmp/sda5/1n’ 
“/bin/loadkeys? -> “/tmp/sda5/ 


loadkeys’ 
“/bin/login” -> ~/tmp/sda5/login’ 
“/bin/1s? -> ~/tmp/sda5/1s’ 


“/bin/Ismod” -> ~/tmp/sda5/1smod’ 
“/bin/Ismod.modutils?' -> ~/tmp/ 


sda5/1lsmod.modutils’ 
“/bin/Ispci” -> “/tmp/sda5/1spci” 


# umount /tmp/sdab5/ 


Kemudian, jalankan kembali fdisk: 
# fdisk /dev/sda 


Tampilkanlah tabel partisi: 
Command (m for help): p 


Disk /dev/sda: 8589 MB, 8589934592 
bytes 

255 heads, 63 sectors/track, 1044 

cylinders 

Units = cylinders of 16965 * 512 = 
8225280 bytes 


Device Boot Start 
End Blocks Id System 
/dev/sdal 1 


www.infolinux.web.id 


608 4883728+ 83 Linux 
/dev/sda2 609 

681 5863/72+ 82 Linux swap / 
Solaris 

/dev/sda3 682 

806 10040624 c W95 FAT32 
(LBA) 

/dev/sda4 807 

1944 1911735 5 Extended 
/dev/sda5 807 

868 497983+ 83 Linux 


Pertama-tama, catatlah first cylinder 
(start; kolom ketiga) dan last cylinder (End; 
kolom keempat). Dalam contoh ini, first 
cylinder adalah 807 dan last cylinder adalah 
868. 

Kemudian, 


hapuslah partisi kelima 


tersebut: 


Command (m for help): d 
Partition number (1-5): 5 


Command (m for help): p 


Disk /dev/sda: 8589 MB, 8589934592 
bytes 

255 heads, 63 sectors/track, 1044 

cylinders 

Units = cylinders of 16965 * 512 = 
8225280 bytes 


Device Boot Start 
End Blocks Id System 
/dev/sdal 1 
608 4883728+ 83 Linux 
/dev/sda2 609 
681 5863/24 82 Linux swap / 
Solaris 
/dev/sda3 682 
806 10040624 c W95 FAT32 
(LBA) 
/dev/sda4 807 
1944 1911735 5 Extended 


Langkah kedua adalah membuat kembali 
partisi tersebut, usahakan dengan start cylin- 
der yang sama, dan dengan last cylinder yang 
diinginkan. Sebagai contoh, start cylinder 
tetap 807 dan last cylinder menjadi 1000. 
Command (m for help): n 
First cylinder (807-1044, default 
807): 

Using default value 89/ 
Last cylinder or +size or +sizeM 
or #sizek (807-1044, default 


www.infolinux.web.id 


1044): 1000 


Command (m for help): p 


Disk /dev/sda: 8589 MB, 8589934592 
bytes 

255 heads, 63 sectors/track, 1044 

cylinders 

Units = cylinders of 16965 * 512 = 
8225288 bytes 


Device Boot start 
End Blocks Id System 
/dev/sdal 1 
608 4883728+ 83 Linux 
/dev/sda2 609 
681 5863/72+ 82 Linux swap / 
Solaris 
/dev/sda3 682 
806 10040624 c W95 FAT32 
(LBA) 
/dev/sda4 807 
1044 1911735 5 Extended 
/dev/sda5 807 
1000 15582/3t 83. Linux 


Simpanlah perubahan dan keluar dari 
fdisk, dan reboot-lah sistem Anda. 

Setelah reboot, periksalah kembali file- 
sistem partisi yang “di-resize” tersebut 
(dalam hal ini dengan program fsck.rei- 
serfs), pastikan semuanya baik-baik saja. 

# fsck.reiserfs /dev/sda5 


HHHHHHHHHHH 

reiserfsck --check started at Mon 
Jul 24 11:57:58 2006 

HHHHHHHHHHH 

Replaying journal.. 

Reiserfs journal ‘/dev/sda5’ in 
blocks [18..8211]: Ø transactions 


replayed 
Checking internal tree..finished 


Comparing bitmaps..finished 
Checking Semantic tree: 
finished 
No corruptions found 
There are on the filesystem: 
Leaves 1 
Internal nodes 9 
Directories 1 
Other files / 
Data block pointers 84 (9 


TUTORIAL PARTISI DI LINUX 


of them are zero) 
Safe links 9 
HH 
reiserfsck finished at Mon Jul 24 
11:58:00 2006 
HH 


Catatan untuk ReiserFS, ketika resize 
dilakukan mengecil, fsck.reiserfs mungkin 
akan gagal dilakukan. Oleh karena itu, beri- 
kanlah opsi tambahan -rebuild-sb untuk 
me-rebuild superblock. Pada saat opsi ini di- 
lakukan, ada pertanyaan apakah resizer di- 
gunakan. Jawablah y dan ikutilah langkah 
berikutnya. Akan terdapat kemungkinan 
masih ada yang corrupt setelah langkah ini 
dilakukan. Ada kalanya, opsi -fix-fixable 
juga bisa diberikan untuk memperbaiki. 

Setelah itu, cobalah mount kembali 
partisi Anda dan pastikan tidak ada kesala- 
han yang ditampilkan. Apabila diperlukan, 
periksalah kembali file-file Anda. 


# mount /dev/sda5 /tmp/sda5 


# Is -al /tmp/sdab/ 
total 336 


drwxr-xr-x 3 root root 224 
2006-07-24 11:45 . 

drwxrwxrwt 19 root root 376 
2006-07-24 11:56 .. 

-rwxr-xr-x 1 root root 23096 
2006-07-24 11:45 In 

-rwxr-xr-x 1 root root 36856 


2006-07-24 11:45 loadkeys 


-rwsr-xr-x 1 root root 35512 
2006-07-24 11:45 login 
-rwxr-xr-x 1 root root 75948 
2006-07-24 11:45 ls 

-rwxr-xr-xX 1 root root 5609 
2006-07-24 11:45 lsmod 
-rwxr-xr-xX 1 root root 129868 


2006-07-24 11:45 Ismod.modutils 
-F rwWXr-xr-x 1 root root 24752 


2006-07-24 11:45 lspci 


Langkah ketiga adalah me-resize file- 
sistem. Untuk ReiserFS, tersedia program 
resize_reiserfs untuk melakukan resize. Se- 
bagai contoh untuk /dev/sda5 kita: 

# resize reiserfs -s 1500M /dev/sdā5 
resize_reiserfs 3.6.19 (2003 www. 
namesys.com) 


resize_reiserfs: On-line resizing 


INFOLINUX = 11/2006 61 


TUTORIAL PARTISI DI LINUX 


62 


finished successfully. 


Sebagai catatan umum, me-resize partisi 
seperti ini bisa tidak berlaku pada file sistem 
tertentu. Cara ini juga merupakan cara yang 
sangat berbahaya. Lakukan cara ini apa- 
bila Anda sungguh-sungguh terpaksa untuk 
melakukannya. Selalu backuplah data penting 
Anda terlebih dahulu sebelum mencoba. Info- 
LINUX tidak memberikan garansi apapun. 


Menggunakan GNU Parted 


Sama seperti menjalankan fdisk, berikanlah 
nama device harddisk ketika menjalankan 
parted. Sebagai contoh: 


# parted /dev/sda 
GNU Parted 1.6.21 with HFS shrink 


patch 16 

Copyright (C) 1998 - 2004 Free 
Software Foundation, Inc. 

This program is free software, 
covered by the GNU General Public 
License. 


This program is distributed in the 
hope that it will be useful, but 
WITHOUT ANY 

WARRANTY; without even the implied 
warranty of MERCHANTABILITY or 
FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE. See the GNU 
General Public License for more 
details. 


Using /dev/sda 
(parted) 


Untuk melihat bantuan, berikanlah 


perintah help: 
(parted) help 
check MINOR do 


a simple check on the filesystem 
cp LFROM-DEVICEJ FROM-MINOR 


TO-MINOR copy filesystem to 


another partition 
help LCOMMANDJ prints 


general help, or help on COMMAND 
mklabel LABEL-TYPE create a 


new disklabel (partition table) 
mkfs MINOR FS-TYPE 


make a filesystem FS-TYPE on 


partititon MINOR 
mkpart PART-TYPE LFS-TYPEJ START 


END make a partition 
mkpartfs PART-TYPE FS-TYPE START 


11/2006 = INFOLINUX 


END make a partition with a 
filesystem 
move MINOR START END 


move partition MINOR 
name MINOR NAME 


name partition MINOR NAME 
print [MINOR] 
display the partition table, or a 
partition 
quit exit program 
rescue START END rescue a lost 


partition near START and END 
resize MINOR START END 


resize filesystem on partition MINOR 
rm MINOR delete 


partition MINOR 

select DEVICE choose the 
device to edit 

set MINOR FLAG STATE change a 


flag on partition MINOR 
(parted) 


Berbeda dengan fdisk, perintah pada 
parted umumnya memiliki argumen terten- 
tu. Selain itu, perubahan juga otomatis ter- 
simpan dan umumnya, kita tidak perlu me- 


reboot sistem setelah keluar dari parted. 


Melihat tabel partisi 

Untuk melihat tabel partisi, berikanlah 
perintah print. Sebagai contoh: 

(parted) print 

Disk geometry for /dev/sda: 0.0Q0- 
8192.000 megabytes 


Disk label type: msdos 


Minor Start End Type 
Filesystem Flags 
1 0.031 4769.296 


primary reiserfs 
2 4769.297 5341.926 


primary  linux-swap 


Membuat partisi baru 
Untuk membuat partisi, berikanlah perin- 
tah mkpart. Sebagai contoh: 


(parted) mkpart primary 5342 6342 


(parted) print 
Disk geometry for /dev/sda: 0.000- 


8192.000 megabytes 
Disk label type: msdos 


Minor Start End Type 
Filesystem Flags 
1 0.031 4769.296 


primary reiserfs 
2 4769.297 5341.926 


primary  linux-swap 
3 5341.926 6338.144 


primary 


Menghapus partisi 
Untuk menghapus partisi, berikanlah perin- 
tah rm. Sebagai contoh: 


(parted) rm 3 


(parted) print 
Disk geometry for /dev/sda: 0.0Q0- 


8192.000 megabytes 
Disk label type: msdos 


Minor Start End Type 
Filesystem Flags 
1 0.031 4769.296 


primary reiserfs 

2 4769.297 5341.926 
primary  linux-swap 
(parted) 


Keluar dari parted 
Untuk keluar dari parted, berikanlah perin- 
tah quit. 


Me-resize partisi 

Untuk meresize partisi, berikanlah perintah 
resize. Sebagai contoh, kita akan membuat 
terlebih dahulu partisi 3: 


(parted) mkpart primary 5342 6342 


(parted) print 
Disk geometry for /dev/sda: 0.0Q0- 


8192.000 megabytes 
Disk label type: msdos 


Minor Start End Type 
Filesystem Flags 
1 0.031 4769.296 


primary reiserfs 

2 4769.297 5341.926 
primary —linux-swap 

3 5341.926 6338.144 


primary 


Kemudian, kita keluar dari parted, mem- 
buat filesistem (fat32) dan mengisikan be- 
berapa file ke dalamnya. 

Setelah itu, kita masuk kembali: 
(parted) print 
Disk geometry for /dev/sda: 0.0Q0- 
8192.000 megabytes 


Disk label type: msdos 


Minor Start End Type 
Filesystem Flags 
1 0.031 4769.296 


primary reiserfs 
2 4769.297 5341.926 


www.infolinux.web.id 


primary  linux-swap 

3 5341.926 6338. 144 
primary fat32 

(parted) 


Berikan perintah resize berikut untuk 
me-resize Start 4341.926 ke 5350 dan End 
6338.144 ke 6500. Parted memiliki ke- 
mampuan untuk me-resize mulai dari awal 
partisi. Namun, kemampuan resize pada 
berbagai filesistem bisa berbeda. 


(parted) resize 3 5359 6509 


(parted) print 
Disk geometry for /dev/sda: %.000- 


8192.000 megabytes 
Disk label type: msdos 


Minor Start End Type 
Filesystem Flags 
1 0.031 4769.296 


primary reiserfs 

2 4769.297 5341.926 
primary  linux-swap 

3 5349.771 6502.873 
primary fat32 

(parted) 


Membangun solusi sendiri 

Apabila kita membangun installer suatu dis- 

tro yang menyediakan partition editor mis- 

alnya, menggunakan fdisk atau parted san- 
gatlah tidak disarankan karena di antaranya 
masalah user interface yang mungkin susah 
dipahami oleh user pemula atau user inter- 
face yang tidak konsisten dengan tahapan 
lain dalam installer kita. Untuk yang tera- 
khir ini, akan sangat jelek apabila tahapan 
lain dalam installer memiliki tampilan yang 
konsisten, namun ketika membuat partisi, 
fdisk atau parted yang dijalankan. 

Setidaknya, ada dua cara yang bisa di- 
lakukan: 

@ Bagi Anda yang membangun dengan ba- 
hasa seperti C/C++, Anda bisa menggu- 
nakan libparted. Cara ini tidak dibahas 
di dalam tulisan ini. 

@ Bagi Anda yang ingin cepat dengan shell 
script (+dialog/+whiptail/+zenity) gu- 
nakanlah bantuan program parted. Con- 
toh sederhana akan dibahas. 


Developer yang menggunakan shell script 
bisa memanfaatkan parted karena kemam- 
puannya untuk menerima perintah parted 
sebagai argumen ketika program dijalankan. 


www.infolinux.web.id 


Mendapatkan tabel partisi 

Berikut ini adalah isi script getpart1.sh 
yang berguna untuk mendapatkan partition 
table: 

#!/bin/sh 


# (c) Noprianto, 2006 
# GPL 


read -p “Masukkan nama device 
(contoh: /dev/hda): “ DEV 
echo “Partition Table ($DEV)” 


/sbin/parted $DEV print | grep -e 
"19-91 


Contoh output: 
# ./getpartl.sh 


Masukkan nama device (contoh: /dev/ 
hda): /dev/sda 
Partition Table (/dev/sda) 


ii 0.031 4769.296 


primary reiserfs 

2 4769.297 5341.926 
primary  linux-swap 

3 5349.771 6502.873 


primary fat32 


Sebagai catatan, untuk mendapatkan 
tabel partisi, kita juga bisa membaca file / 
proc/partitions: 


# cat /proc/partitions 
major minor #blocks name 


8388608 sda 

4883728 sdal 
5863/72 sda2 
1180777 sda3 


œ |œ |œ |œ 
w In e |& 


# cat /proc/partitions | grep -e 


[0-9]$ 
8 1 4883728 sdal 
8 2 586372 sda2 
8 3 1180777 sda3 


Dengan cara serupa, kita bisa membang- 
un aplikasi partition editor yang cukup baik, 
hanya dengan memanfaatkan shell script, 
parted dan program untuk memperindah 
tampilan seperti dialog, whiptail atau zenity. 

Sampai di sini dulu pembahasan kita. Se- 
lamat mencoba! 

Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


TUTORIAL PARTISI DI LINUX 


SUSE Linux Enterprise 10 is available from GudangLinux Migration Center - www.gudanglinux.net - info@gudanglinux.net - +62-21-70859150 


ave = ey } en 
3 Ten Ta 3 , ee 
> : 5 sar 
o = 4 2 di ki 
cS Se 
“ Mak i 


INFOLINUX 


Your Linux 
is ready. 


11/2006 








63 


TUTORIAL DYNONS 


ari sekian banyak pengguna Internet rumahan, kebanyakan IP yang didapat dari ISP 





Jika Anda pengguna Internet rumahan 
yang menggunakan koneksi Internet me- 
lalui dial-up, cable, maupun ADSL, kebanya- 
kan IP yang diberikan dari ISP adalah IP 
dynamic. Hal ini tentu berbeda dengan 
para pengguna Internet corporate, yang 
mendapatkan IP static pada koneksi Inter- 
netnya. Untuk mengetahui apakah koneksi 
Internet yang kita gunakan menggunakan 
IP static atau IP dynamic, cukup restart 
modem, lalu coba koneksikan kembali ke 
Internet. Jika IP WAN yang didapat saat 
ini berbeda dengan IP WAN sebelumnya, 
berarti IP yang Anda peroleh adalah IP dy- 
namic. Jika IP WAN yang didapat saat ini 
tidak berubah dengan IP WAN sebelum- 
nya, berarti IP yang Anda dapatkan adalah 
IP static. 

Salah satu kekurangan IP dynamic 
adalah, kita agak kesulitan untuk memberi- 
kan layanan server yang kebanyakan meng- 
gunakan alamat domain seperti untuk mail 
server, web server, dan sebagainya, karena 
IP yang digunakan selalu berubah-ubah. 
Hal ini tentu tidak memungkinkan un- 
tuk pembuatan DNS server yang biasanya 
membutuhkan IP static. Untuk menangani 
hal ini, kita dapat menggunakan layanan 
free DNS yang diberikan oleh sejumlah si- 
tus seperti DynDNS, NolP.com, zoneedit. 
com, dan sebagainya, sehingga IP dynamic 
yang kita miliki tetap dapat menggunakan 
nama domain. 

Pada “Tutorial” kali ini, akan dijelas- 


kan cara untuk mengonfigurasi web server 


11/2006 = INFOLINUX 


dynamic yang diberikan oleh beberapa layanan free DNS. 


dengan menggunakan layanan free DNS 
yang diberikan oleh DynDNS sehingga web 
server yang Anda miliki tetap dapat diakses 
dari luar. Sebagai bahan percobaan, kom- 
puter yang dikonfigurasikan pada tutorial 
ini memiliki interface langsung ke jaringan 
luar. Bagi komputer yang berada di belakang 
NAT, harus dilakukan port forwarding ter- 
lebih dahulu pada sisi gateway maupun mo- 
dem, ke IP komputer yang akan bertindak 
sebagai web server. Pada saat pengujian, 
tutorial ini menggunakan distro Fedora 
Core 5 untuk bahan uji cobanya. Namun 
bagi pengguna distro lain, langkah ini dapat 
pula diterapkan dengan melakukan sedikit 


merupakan IP dynamic. Untuk membuat layanan web server berbasiskan IP dynamic 


agar dapat diakses dari luar, Anda dapat memanfaatkan layanan DNS berbasis IP 


Pembuatan DNS di DynDNS 


Sebelum dapat memiliki DNS dengan meng- 
gunakan IP dynamic yang kita miliki, lang- 
kah pertama yang harus kita lakukan adalah 
membuat sebuah account terlebih dahulu di 
DynDNS. 

Adapun cara registrasi dan konfigurasi 
DNS dengan menggunakan layanan dari 
DynDNS tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Untuk dapat membuat DNS dengan 
menggunakan IP dynamic, Anda harus 
membuat sebuah account terlebih da- 
hulu di situs DynDNS. Masuk ke situs 
www.dyndns.com, kemudian klik link 
Create Account untuk membuat sebuah 


penyesuaian. account baru. 

Ə & DynDNS — Dynamic DNS — Add Host- Mozilla Firefox eee 
File Edit View Go Bookmarks Tools Help 2 
(er) (a) @) https://www.dyndns.com/account/services/hosts/dyndns/add.htm! ad a | GSpace 


Latest Release Notes Yahoo! Fedora Project Fedora Weekly News Community Support” Fedora Core 5” Red Hat Magazine 


@) DynDNS 


Logged In User. supriyanto 





Using our free services? Consider purchasing an Account Upgrade. 





My Account 3 SM 
New Dynamic DNS” Host 








My Services 





Account Upgrades Hostname: [Supriyanto ` 
Mn oR aa IP Address: [61.5.62.13 


Recursve DNS 
SLA 
Premier Support 
My Zones 
Add Zone Services 
My Hosts 
Add Host Services 
Dynamic DNS 
Static DNS 
WebHop 
MyWebHop 
Network Monitoring 
SSL Certificates 
Renew Services 
Auto Renew Settings 
Sync Expirations 


Account Settings 


Enable Wikicard: 
Mall Exchanger (optional: 








Billina 
Done 


Proses pembuatan domain pada situs DynDNS. 


= 
| | [| Backup MX? 


Add Host | Reset Form | 





Adblock 


[i www.dyndns.com @ $ 7.519s Si g 


www.infolinux.web.id 


root@ example:/varfwww/html 


Help 


poneren] plevarwwwihtmi = 3 sup anto@ exampre:~/BulanNovembercUVOrt ut... ted Iroot @ exam] 
IX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 


collisions:0 txqueuelen:1000 
RX bytes:0 (0.0 b) 


Link encap:Local Loopback 


inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 

inet6 addr: ::1/128 Scope:Host 

UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 

RX packets:14730 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
TX packets:14730 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 


collisions:0 txqueuelen:0 
RX bytes:4414095 (4.2 MiB) 


Link encap:Point-to-Point Protocol 

inet addr:61.5.62.13 P-t-P:61.5.60.2 Mask:255.255.255.255 
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1 
RX packets:419 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

TX packets:518 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 


collisions:0 txgueuelen:3 
RX bytes:197741 (193.1 KiB) 


Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:56:C0:00:01 


IX bytes:0 (0.0 b) 
Interrupt:19 Base address:0x6000 


IX bytes:4414095 (4.2 MiB) 


IX bytes:73099 (71.3 KiB) 


ovember2006/T ut d jroot@ example: 








Contoh IP Dynamic pada layanan Dial-up yang selalu berubah setiap melakukan koneksi baru. 


2. Setelah tampil halaman create DynDNS 
Account, isikan sejumlah informasi yang 
dibutuhkan pada halaman tersebut, ke- 
mudian klik tombol Create Account. Jika 
proses pembuatan account telah berhasil 
dilakukan, berarti Anda sudah memiliki 
sebuah account di DynDNS. 

3. Langkah selanjutnya yang akan kita 
lakukan adalah membuat sebuah alamat 
DNS di DynDNS. Untuk itu, silakan log- 
in terlebih dahulu pada halaman utama 
www.dyndns.com, untuk dapat masuk ke 
halaman Account Anda. 

4. Setelah berada dalam halaman Account 
Anda, terdapat lima menu pada bagian 
atas halaman Account, yaitu menu 
About, Services, Account, Support, dan 
News. Untuk membuat sebuah alamat 
dynamic DNS, klik menu Services. Pada 
bagian DNS Services, klik Dynamic DNS 
untuk memulai pembuatan sebuah DNS 
yang menggunakan IP dynamic. 

5. Pada halaman Dynamic DNS, klik Add 
Dynamic DNS. Setelah itu, akan tampil 
halaman New Dynamic Host yang ber- 
fungsi untuk membuat sebuah alamat 
domain. Sebagai latihan, isikan saja nama 
domain yang Anda inginkan pada kotak 
Hostname, dan pilih nama domain uta- 
ma yang telah disediakan oleh DynDNS. 
Untuk isian yang lainnya, biarkan saja 
tetap dalam kondisi default. Setelah 
mengisikan kotak hostname, klik Add 
Host. Sebagai contoh, saya membuat 


nama domain supriyanto pada domain 


www.infolinux.web.id 


dyndns.org. Sehingga alamat lengkap 
domain adalah supriyanto.dyndns.org. 
6. Sampai saat ini, tahapan registrasi dan 
pembuatan domain sudah selesai. Lang- 
kah berikutnya yang akan kita lakukan 
adalah menginstal Apache sebagai web 


server. 


Instalasi Apache dan test DynDNS 
Jika pada saat instalasi Fedora Core 5, Anda 
telah memilih paket web server untuk diin- 
stall, mungkin tahapan ini dapat dilewati. 
Untuk memastikannya, ketikkan saja perin- 
tah dibawah ini untuk memastikan kalau 
paket httpd sudah terinstalasi atau belum 
pada sistem Anda. 

# rpm -ga | grep httpd 
httpd-2.2.0-5.1.2 


Namun bila paket httpd belum terinstal, 
Anda dapat mencarinya pada DVD InfoLI- 
NUX edisi 05/2006, atau melalui reposi- 
tory yum Fedora. Untuk menginstalasi pa- 
ket httpd melalui repositori yum, jalankan 
perintah berikut: 


# yum install httpd 


Selanjutnya, jalankan servis Apache. 


# /etc/init.d/httpd start 


Uji paket httpd dari browser dengan 
mengetikkan alamat localhost. Jika tampil 
halaman selamat datang dari Apache Web 
Server, berarti web server Apache sudah 
terinstalasi dengan baik pada sistem Anda. 


TUTORIAL DYNONS 


Langkah berikutnya yang akan kita lakukan 
adalah menghubungkan web server inter- 
nal yang terdapat pada komputer kita, agar 
dapat diakses langsung dari luar dengan 
menggunakan alamat domain yang sudah 
kita buat di DynDNS. Untuk melakukan hal 
ini, Anda dapat melakukan hal berikut : 

1. Masuk ke halaman http://www.dyndns. 
com, kemudian login ke Account Login 
yang Anda miliki. 

2. Dari halaman Account Login, pilih menu 
Service, lalu klik Dynamic DNS. 

3. Pada halaman Dynamic DNS, klik Man- 
age Existing Hosts. Setelah tampil nama 
hostname yang telah Anda buat, klik 
Details. Untuk mengubah agar IP yang 
tertera pada halaman modify dynamic 
DNS ini sesuai dengan IP WAN yang kita 
dapat saat ini, klik button Modify Host. 

4. Sekarang web server Anda sudah dapat 
diakses dengan menggunakan nama 
domain yang sebelumnya telah dibuat. 
Sebagai contoh, pada saat registrasi tadi, 
penulis sudah membuat domain ber- 
nama supriyanto.dyndns.org di www. 
dyndns.com. Untuk memastikan apakah 
web browser ini sudah dapat langsung 
diakses dari Internet, cukup ketikkan 
alamat url http://supriyanto.dyndns.org 
pada kotak url web browser. Jika tampil 
halaman selamat datang dari Apache 
Web Server, berarti web server Internal 
kita sudah dapat diakses oleh siapa saja 
dari Internet. 


Penggunaan ddclient 

Dari cara sebelumnya, tentu sangat mem- 
bosankan jika setiap kali ip dynamic yang 
kita peroleh selalu berubah, kita harus me- 
nyinkronisasikan dahulu melalui halaman 
Account Login. Untuk menanganinya, kita 
dapat menggunakan aplikasi update clients, 
yang secara otomatis dapat memperbarui 
alamat ip dynamic yang saat ini sedang kita 
peroleh. Beberapa aplikasi update client yang 
dapat menyinkronisasikan IP dynamic yang 
kita miliki saat ini ke server dyndns adalah 
ddclient dan ez-ipupdate. 

Berdasarkan alasan kemudahan peng- 
gunaan dan kelengkapan fitur, kita akan 
menggunakan ddclient sebagai aplikasi up- 
date client-nya. Berikut langkah-langkah 
penggunaannya. 

1. Aplikasi ddclient dapat di download dari 
url http://sourceforge.net/projects/ddclient, 


INFOLINUX = 11/2006 65 


TUTORIAL DYNONS 


66 


atau dapat Anda temukan pada DVD 
majalah InfoLINUX kali ini. 








oO 


& Test Page for the Apache HTTP Server on Fedora Core - Mozilla Firefox 


File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


[<>] (e) (a) © http://supriyanto.dyndns.org/ 


9|- (iG | @Space 


ot” Fedora Core5Y Red Hat Magazine 


Fedora Core Test Page 





This page is used to test the proper operation of the Apache HTTP server after it has been installed. If you can read this page, it 





If you are the website administrator: 


You may now add content to the directory /var/www/htm1/. Note 
that until you do so, people visiting your website will see this 
page, and not your content. To prevent this page from ever 
being used, follow the instructions in the file 


/etc/httpd/conf .d/weloome.conf. 


You are free to use the images below on Apache and Fedora 
Core powered HTTP servers. Thanks for using Apache and 
Fedora Core! 


2 paca 


POWERED BY 


Fedora 


E BH 0.708 $ 3 


Adblock 


nama domain DynDNS Anda. 


e Agar service ddclient dapat berjalan 
dalam modus daemon, copykan file 
sample-etc_rc.d_init.d_ddclient ke 
/etc/rc.d/init.d. 

# cp sample-etc_rc.d_init. 
d- adclient 7eLc/rce.d/init. 
d/ddclient 


e Jalankan chkconfig agar script dae- 
mon ddclient dapat berjalan setiap 
kali komputer booting. 

# /sbin/chkconfig --add 
adclient 


5. Setelah aplikasi ddclient sudah 


2. Copykan p aket ddclient.tar. gz ke suatu Latest Release Notes Yahoo! Fedora Project Fedora Weekly News Community Supp 
direktori pada sistem Anda, kemudian 
extract file tarball tersebut. 
3. Aplikasi ddclient membutuhkan paket 
1 10 < k SSI, ; | lib means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. 
perl-lLO-oocket-ooL, yaitu perl library 
yang digunakan untuk mendukung ssl. If you are a member of the general public: 
Untuk itu, installasikan terlebih dahulu The fact that you are seeing this page indicates that the 
paket perl-IO-Socket-SSL, agar ddclient saka dna ae sia 
dapat mendukung penggunaan ssl. If you would like to let the administrators of this website know 
4. Login sebagai root, kemudian lakukan that you've seen this page instead of the page you expected, 
, , NP you should send them e-mail. In general, mail sent to the name 
sejumlah langkah di bawah INI: "webmaster" and directed to the website's domain should reach 
@ Pindah ke direktori hasil extract MAAN 
ddlient, kemudian copy-kan file ana aa Daan ea 
: : G 5 “webmaster@example.com". 
ddclient ke direktori /usr/sbin/. 
# CP dd C ] j en t / usr / S bi n / For information on Fedora Core, please visit the Fedora 
Done 
è Bost folder ddcent pa da direkton Tampilan halaman pembuka Apache pada web server internal, yang sudah dapat diakses dari Internet. 
/etc. daemon-39 # check ip setiap 
# mkdir /etc/ddclient interval 38 detik 
ssl=yes 
e Copykan file konfigurasi sample- 
etc_ddclient.conf ke direktori /etc/ use=web, web=checkip.dyndns. 
ddclient. org/, web-skip=’IP Address’ 
# cp sample-etc ddclient.conf 
/etc/ddclient/ddclient.conf protocol=dyndns2 
server-members.dyndns.org 
e Berikutnya Anda perlu mengubah 
beberapa parameter konfigurasi login=’ username-dyndns-anda’ 
yang terdapat pada file ddclient. password=’ password-dyndns - 
conf. anda’ 
Beberapa parameter yang mungkin 
perlu Anda ubah di antaranya adalah supriyanto.dyndns.org 
sebagai berikut: # rubah baris diatas dengan 
Ə @ tutorial DynDNS - Mozilla Firefox 


File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


(> (e) La) © http://supriyanto.dyndns.org/dyndns.html 


Latest Release Notes Yahoo! Fedora Project Fedora Weekly News Community Support” Fedora Core5¥ Red Hat Magazine 





SAM o) ose 


Dynamic DNS is asystem which allows the domain name data held in aname server to be updated in 


real time. The most common use forthis is in allowing an Internet domain name to be assigned to a 


computer with a varying (dynamic) IP address. This makes it possible for other sites on the Internet 


to establish connections to the machine without needing to track the IP address themselves. A 


common use is for running server software on a computer that has a dynamic IP address, as is the 


case with many consumer Internet service providers. 





Done 


E % 0.7085 S | Adblock 


Kini web site pada web server internal, sudah dapat diakses dari mana saja selama koneksi Internet berjalan. 


11/2006 = INFOLINUX 


terinstalasi dengan baik, sekarang se- 
tiap koneksi Internet Anda berubah 
IP dynamic-nya, maka secara otoma- 
tis ddclient dapat meng-update-nya 
ke situs dyndns.com. Untuk mengu- 
jinya, ketikkan alamat domain Anda 
di DynDNS pada url web browser. 
Jika web browser dapat menampilkan 
halaman web server internal, berarti 
aplikasi update client ini sudah dapat 
bekerja dengan baik. 


Demikian tutorial singkat mengenai 
penggunaan DynDNS untuk menampil- 
kan halaman website yang berada pada 
web server internal. Telusuri lebih lanjut 
penggunaan DNS ini untuk layanan server 
lainnya. Akhir kata, selamat mencoba! A 

Supriyanto (supriyanto@infolinux.co.id| 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL KNOWLEDGETREE 


Knowledge Tree-Knowledge 


Management & Digital Library 








Persiapan Instalasi KnowledgeTree 
Software KnowledgeTree dapat dilihat di 
http://www.ktdms.com/. Untuk men-down- 
load software tersebut dapat langsung meng- 
akses ke URL http://www.ktdms.com/prod- 
ucts/knowledgetree/download/thankyou. 
Sebelum menjalankan aplikasi Know- 
ledgeTree, ubah konfigurasi PHP agar cu- 
kup besar untuk menampung posting dan 
upload file. Edit file konfigurasi /etc/php.ini 
dengan mengubah bagian berikut ini: 
post max size - 32M 
upload max filesize = 32M 


Untuk proses searching di Knowled- 
geTree, dibutuhkan beberapa tool untuk 
mengonversikan file doc, exel, power point 
menjadi text agar memudahkan proses 
Indexing yang kemudian akan digunakan 
untuk proses search. Untuk mengonversi- 


yang relatif baik di server kita sendiri. 


kan doc ke text digunakan tool catdoc yang 
dapat di ambil dari situs http://www.45.free. 
net/~vitus/software/catdoc/ atau tepatnya 
di http://ftp.45.free.net/pub/catdoc/catdoc- 
0.94.2.tar.gz. Yang perlu kita lakukan untuk 
meng-compile dan menginstal tool catdoc 
tersebut adalah sebagai berikut: 

# mv catdoc-9.94.2.tar.gz /usr/ 
local/src/ 

# cd /usr/local/src 

# tar zxvf catdoc-9.94.2.tar.gz 

# cd catdoc-9.94.2 

# ./configure -prefix=/usr 

# make 

# make install 


Selain doctotest juga dibutuhkan tool 
pstotext yang dapat di ambil dari situs 
http://www.cs.wisc.edu/~ghost/doc/pstotext. 
htm atau tepatnya di ftp://mirror.cs.wisc.edu/ 


alah satu software knowledge management dan digital library yang relatif mudah dan baik 
untuk digunakan adalah KnowledgeTree. Karena proses penggunaan knowledgeTree 


tidak terlalu sulit, praktis kita bisa mulai dapat mengoperasikan perpustakaan digital 


pub/mirrors/ghost/contrib/pstotext-1.9.tar. 
gz. Yang perlu dilakukan untuk menginstal 
tool pstotext adalah: 


# mv pstotext-1.9.tar.gz /usr/ 
local/src/ 
# cd /usr/local/src/ 


# tar zxvf pstotext-1.9.tar.gz 
# cd pstotext-1.9 
# make 


# cp pstotext /usr/bin/ 


Copy-kan semua PHP code knowledgeT- 
ree ke folder HTML. Perintah yang dilaku- 
kan dapat seperti berikut: 


# cp knowledgeTree-3.1.tgz /var/ 
www/html 

# cd /var/www/html 

# tar zxvf knowledgelree-3.1.tgz 


Krowledgeiree Gheckup — Mozilla Firefox 





Knowledgelree Document Management system - Knowledgelree Document Management system —Knowredg) "s 














File Edit View Go Bookmarks Tools Help $ File Edit View Go Bookmarks Tools Help i 
@-D>- BO Q mommo om @->-@ © © (mmm (5) Oco 
(latest Release Notes E E Project [J E Weekly News © Community Sat D Kira Core 5 » Biatest Reese Notes E Foon Project) Fedora Weekly Nee Community Support O Fedora Core 5 2» 
jk Additional plugins are required to display all the media on this page. o 
=  KnowledgeTree Checkup 






BA Knowlednetree 


KnowledgetTree is a commercial open source document management system — 
a powerful tool that allows your organization to secure, share, track and manage 


the documents and records you depend on. 





aw 










~~ download "buy professional 








Brought to you by 
© JamWarehouse 


-htaccess file 








“join the da fp 






This checkup allows you to check that your environment is ready to support a KnowledgeTree installation, and that you 
can proceed to configure your system. Red items are things to fix. Orange items means you may not be having the 
ultimate experience unless the support is added. Green items means you're ready to go in this area. You can check back 
here to see if anything has changed in your environment if you have any problems. 


You can let KnowledgeTree manage the PHP settings that apply to the KnowledgeTree application (it won't affect your 
other applications) by configuring your web server to use the .htaccess files that come with KnowledgeTree. This will 
ensure that the settings for KnowledgeTree (detailed below) are set up for optimal, reliable performance. 


Your web server & NOT set up to use the „htaccess files. 











Website Knowledgetree. 


www.infolinux.web.id 


Konfigurasi Knowledgetree. 


INFOLINUX = 11/2006 67 


TUTORIAL KNOWLEDGETREE 





File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


<a X > 7 & © A |) http://localhost/knowledgeTree/setup/precheckup.php h @ Go 


(Latest Release Notes |) Fedora Project |] Fedora Weekly News (Community Support | Fedora Core 5 » 


This relates to your PHP installation environment - which version of PHP you are running, and which modules are 


available. 


PHP version 4.0 or Yes 
above 
PHP version 4.3 or Yes 
above 


PHP version below 5 Na (KnowledgeTree does not yet work with PHPS) 


Session support Available 
MySOL support Available 
Gettext support Available 


Fileinfo support 
extensions) 


PHP configuration 


| ney etletle (Provides better file identification support - not necessary if you use file 


Recommended settings 


TA Knowledgerree Checkup Mozilla Firelox 





File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


Ka 7 o> 3 & 9 A [ http://localhost/knowledgeTree/setup/precheckup.php h O Go 


(Latest Release Notes |) Fedora Project |] Fedora Weekly News (Community Support | Fedora Core 5 » 


a 


Recommended Current 


Configuration option 
value 


Safe Mode (safe_mode) OFF 
Display Errors ON 
(display_errors) 

Display Startup Errors ON 
(display_startup_errors) 


File Uploads (file_uploads) ON 


Magic Quotes GPC OFF 
(magic_quotes_gpc) 





Done 


Melihat Kesiapan PHP. 


File PHP knowledgeTree akan ada dalam 
folder /var/www/html/knowledgeTree. 

Membuat database yang akan digunakan 
oleh KnowledgeTree pada saat operasional, 
dapat menggunakan perintah: 


# mysql -u root -p 

Enter password: (password root 
untuk database MySQL) 

mysql> create database dms; 

mysql> grant all on dms.* 
to dms@localhost identified by 
‘123456’ ; 

mysql> grant all on dms.* to dms 
identified by ‘123456’; 


mysql> exit 


Dalam contoh di atas, telah dibuat data- 
base dms untuk knowledgeTree dan user 
dms dengan password 123456 untuk meng- 
akses database tersebut. Penuhi database 
dengan tabel yang dibutuhkan, lakuan se- 
cara berurut perintah pembuatan tabel dari 
template yang tersedi melalui perintah: 


# mysql -uroot -ppassword dms < 
/var/www/html/knowledgelree/sql/ 
mysql/install/structure.sql 

# mysql -uroot -ppassword dms < 
/var/www/html/knowledgelree/sql/ 
mysql/install/data.sql 

# mysql -uroot -ppassword dms < 
/var/www/html/knowledgelree/sql/ 


mysql/install/user.sq| 


Edit isi file konfigurasi knowledgeTree 
yang berlokasi di /var/www/html/knowl- 
edgeTree/config/config.ini. Pastikan bahwa 
database, user database, password yang 
digunakan telah benar. Dalam contoh ini, 


11/2006 = INFOLINUX 


value 
OFF 
ON 


OFF (Will be 
set correctly 
anyway.) 

ON 

ON (Quotes 
will be 
removed; not 


optimal) = 





& Done 


Setting yang direkomendasikan. 


data yang benar adalah sebagai berikut: 
> Database login details 


dbHost = localhost 
dbName = dms 

dbUser = dms 
dbPass = 123456 
dbPort = default 
dbAdminUser = root 


dbAdminPass = password 


Pastikan semua folder KnowledgeTree 
dapat diakses oleh web server. Di Fedora 
Core 5, Web server akan bekerja sebagai 
user apache, group apache. Yang perlu kita 
lakukan adalah mengubah owner seluruh 
file dan folder KnowledgeTree di /var/www/ 
html mengunakan perintah: 

# chown -Rf apache.apache 
knowledgeTree 


Selesai sudah proses persiapan instalasi 
KnowledgeTree. Selanjutnya adalah insta- 
lasi KnowledgeTree melalui web. 


Konfigurasi Knowledge Tree 

Proses konfigurasi KnowledgeTree dilaku- 
kan melalui web setelah persiapan selesai 
dilakukan. URL yang perlu diakses adalah 
http://localhost/knowledgeTree/setup/pre- 
checkup.php. 

Melalui URL http://localhost/knowled- 
geTree/setup/precheckup.php knowledgeTree 
akan membantu kita mencek apakah tool / 
instalasi yang dibutuhkan sudah cukup baik 
atau belum, sehingga diharapkan opersional- 
nya nanti akan bermasalah. 

Pada bagian PHP setting, kita dapat 
melihat apakah PHP yang kita gunakan me- 
menuhi syarat dan apakah berbagai dukung- 
an yang dibutuhkan tersedia. 


Knowledgetree Gheckup - Mozilla Firefox resin: 


File Edit View Go Bookmarks Tools Help 





G- >- FB OG E ID hupiMocalhost/knowiedgeTree/setup/precheckup.php [x] @co [Ge | 


ff Latest Release Notes | | Fedora Project |) Fedora Weekly News (“Community Support {Fedora Core 5 » 
Limits 
Doel onta Recommended Current 
value value 
Maximum POST size 32M 8M 
(post_max_size) 
Maximum upload size 32M 2M 
(upload_max_filesize) 
Memory limit 32M 32M 


(memory_limit) 


Paths 


Session save path /var/fib/php/session, Writeable 


Upload temporary path Not set 





Done 


la 





PHP Setting Limit. 


www.infolinux.web.id 





Knowledgelree PostGcontiguration Gheckup “Mozilla Hiretox 


File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


Aa z Ty y 3 (x) A B http://localhost/knowledgeT ree/setup/postcheckup. phr [| © Go 


ff Latest Release Notes | 1 Fedora Project || Fedora Weekly News (Community Support {Fedora Core 5 » 


ta 


KnowledgeTree post-configuration checkup 


This allows you to check that your KnowledgeTree configuration is set up correctly. You can run this at any time after 


configuration to check that things are still set up correctly. 


Filesystem 
Log directory 
Writeable 
(/var/www/html/knowledgeTree/var/log) 
Document directory 
Writeable 


(/var/www/html/knowledgeTree/var/Documents) 


Your document directory ts set to the default, which is inside the web root. This may present a security problem if 
your documents can be accessed from the web, working around the permission system in KnowledgeTree. 


Km mm. 


v 





| Done 


|2 





Post-configuration Checkup. 

Walaupun di situ tertulis KnowledgeTree 
tidak bekerja dengan PHP 5, pengalaman 
saya menunjukkan bahwa kita masih dapat 
memaksa KnowledgeTree versi 3.1 untuk 
bekerja dengan PHP 5. Sejauh ini masih baik- 
baik saja, belum ada masalah yang fatal. 

Pada bagian Recommended Setting untuk 
PHP configuration, ada beberapa rekomenda- 
si setting yang diusulkan. Tidak terlalu banyak 
perlu yang dikhawatirkan, karena sebagian be- 
sar akan dibetulkan secara automatis. 

Pada bagian PHP Setting Limit, ini yang 
agak bermasalah. Jika kita tidak menset 
isi /etc/php.ini, maka kemungkinan besar 
KnowledgeTree akan complain dan mem- 
berikan warna merah. 

post_max_size = 32M 

upload_max_filesize = 32M 


Pastikan nilai post_max_size dan up- 
load_max_filesize 32M agar KnowledgeTree 


Knowledgetree Post Configuration Checkup Mozilla Firefox 





File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


<a v o> z 3 © A [ http://localhost/knowledgeTree/setup/postcheckup.php fa @ Go 


tidak complain. 

KnowledgeTree akan mencek apakah 
folder /var/www/html/knowledgeTree/var/ 
log dan /var/www/html/knowledgeTree/ 
var/Documents dapat di write atau tidak. 
Pastikan folder tersebut dapat di write oleh 
Web server apache. Jika tidak, anda perlu 
melakukan chown: 

# chown -Rf apache.apache /var/ 
www/html/knowledgelree 


Selanjutnya kita mencek apakah data- 
base untuk KnowledgeTree dapat diakses 
atau tidak. Pastikan tidak ada error acces 
deny. Jika terjadi error access deny, cek 
kembali isi file config ini: 

# less /var/www/html / 
knowledgeTree/config/config.ini 


Pastikan bahwa database, user data- 
base, password yang digunakan telah benar. 


TUTORIAL KNOWLEDGETREE 


Dalam contoh ini, data yang benar adalah 


sebagai berikut: 

> Database login details 
dbHost = localhost 
dbName = dms 

dbUser = dms 

dbPass = 123456 

dbPort = default 
dbAdminUser = root 


dbAdminPass = password 


Selesai sudah proses konfigurasi Knowl- 
edgeTree. Kirasudah mulai dapat mengguna- 
kan KnowledgeTree melalui web. 

Pada saat kita masuk KnowledgeTree 
pertama kali pada URL http://localhost/ 
knowledgeTree akan di arahkan ke login page 
KnowledgeTree. Standar akses untuk admin 
KnowledgeTree adalah username admin 
dengan password admin. 

Halaman pertama yang akan kita lihat 
adalah dashboard KnowledgeTree. Melalui 
Dashboard ini kita dapat melakukan banyak 
yang berkaitan dengan penggunaan mau- 
pun adminstrasi KnowledgeTree. 

Pada menu administrator, kita dapat 
melakukan beberapa hal seperti: 

@ Mengatur user dan group. 

@ Mengatur keamanan / security. 

@ Mengatur tempat penyimpanan doku- 
men. 

@ Mengatur metadata dan workflow situs 
yang kita operasikan. 


Melalui menu browse --> folders, kita 
dapat melakukan banyak hal yang berkaitan 
denga dokumen yang akan di kelola, seperti: 
@ Menambahkan dokumen. 

@ Menambahkan folder. 


Login | Knowledgetree - Mozilla Firefox 





File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


@- >- GB O O aom oom č 





Latest Kesan Notes |) Fedora Project |) ae bae ban (Community Support |) Fedora Core 5 s ff Latest Release Notes | 1 Fedora Project |) Fedora Weekly News (Community Support |© Fedora Core 5 » 
riteab Ps 
(/var/www/html/knowledgeTree/var/log) A 
Document directory Knowled g elree SF 
Writeable Document Management System 


(var/www/html/knowledgeTree/var/Documents) 


Your document directory ts set to the default, which is Inside the web root. This may present a security problem if 
your documents can be accessed from the web, working around the permission system in KnowledgeTree. 


Logging 
Logging support is operational. 


Database connectivity 


Database support is not currently working. Error is: (db error: message="DB Error: connect failed" code=-24 


mode=return level=notice prefix="" info=" [nativecode=Access denied for user dm” @ "localhost (using password: 


YES)) ** Array") 





Done 


Please enter your details below to login. 


Username 





Password 





Language 





(English (United States) z] 





Knowledge Tree Version 
Oss3.1 
©2006 The Jam Warehouse Softwar (Pty) Ltd. All 


Rights Reserved 











Done 





Checkup Database. 


www.infolinux.web.id 


Halaman Login Knowledgetree. 


INFOLINUX = 11/2006 69 


TUTORIAL KNOWLEDGETREE 


Dashboard || Knowledgelree Mozilla Firetox 


See oe DMS Administration: | Knowledgetree a Mozilla Firetox 





File Edit View Go Bookmarks Tools Help 2 File Edit View Go Bookmarks Tools Help i> 
Q -> -I BD A [E htpmocathostiknowledgeTree/dashboard.php H) Oco Q- d- O A [E hpocahosyknowledgeTree/admin.php H) Oco 
(Latest Release Notes | 1 Fedora Project | | Fedora Weekly News (Community Support (3 Fedora Core 5 » (Latest Release Notes | 1 Fedora Project | | Fedora Weekly News (Community Support (3 Fedora Core 5 » 


Oo Your Company Logo Goes Here 


guration to include y 





Dashboard 


DMS Administration 


you are here: dashboard (home) 


S Knowledge Tree 
Dashboard 


Welcome to KnowledgeTree 3.0 


KnowledgeTree is a commercial open source, web-based 
Document Management System. KnowledgeTree allows 
you to move away from uncontrolled and unaudited shared 
network drives to an environment which encourages 
knowledge sharing and meets regulatory reguirements. 


Knowledge Tree xy 


Document Management System 


Items that require your attention 


© No items require your attention. 


Indexer Status 


Dashboard 


you are here: administration 








Y 





Done 





Browse Documents DMS Administration 


Administrator - Preferences - Logout 


Administrator : Preferences : Logou Administration e] System Administration 
Users and Groups 
Users and Groups 
= Security Management Control which users can log in, and are part of which groups and organisational units, from 
> 
z Document Storage these management panels. 
Document Metadata and Security M ' 
Workflow Configuration : 235 r : aa, z 
Assign permissions to users and groups, and specify which permissions are required to 
Miscellaneous interact with various parts of the Document Management System. 
Document Storage 
Manage checked-out, archived and deleted documents. 
Document Metadata and Workflow Configuration 


Configure the document metadata: Document Types, Document Fieldsets, Link Types and 
Workflows. 





| & Done 





Halaman Pertama atau Dashboard. 


@ Mengatur perizinan. 
@ Meng-import sebuah lokasi ke server. 
@ Upload dalam jumlah banyak/besar. 


Menu untuk meng-import sebuah lokasi 
ke server sangat membantu kita dalam me- 
manage berbagai file yang ingin kita upload 
ke server, karena seluruh proses dapat di- 
lakukan secara remote di komputer yang kita 
gunakan. Setelah selesai proses persiapan, 
baru dilakukan upload ke server sekaligus. 

Dengan menggunakan tool indexing 
yang memungkinkan mengonversikan 
semua kata di sebuah file menjadi text akan 
sangat memudahkan proses search yang ada 
pada menu browse --» simple search. 

Proses penggunaan KnowledgeTree ti- 
dak terlalu sulit. Dengan teknik-teknik yang 
dijelaskan di atas, praktis kita sudah mulai 
dapat mengoperasikan perpustakaan digital 
yang relatif, baik di tempat kita sendiri. 


Membuat Content Untuk Per- 
pustakaan Digital 
KnowledgeTree hanyalah wadah tempat kita 


Browse “Root Folder Knowledgelree Mozilla Firetox 


Halaman Administrasi. 


menyimpan perpustakaan digital. Menginsta- 
lasi wadah perpustakaan digital sama sekali ti- 
dak sulit. Yang akan membuat proses menjadi 
sulit adalah mengisi wadah tersebut. Tentunya 
kita tidak dapat se-enaknya meng-copy buku- 
buku / e-book yang ada di Internet ke wadah 
perpustakan KnowledgeTree yang kita bang- 
un karena kemungkinan besar kita akan me- 
langgar hak cipta. Di tahun 1999-2000, waktu 
saya menjabat sebagai kepala perpustakaan 
pusat di Institut Teknologi Bandung, mengisi 
wadah ini menjadi momok paling berat dari 
sebuah perpustakaan digital. Isu terbesar yang 
akan dihadapi adalah masalah hak cipta. Tidak 
banyak orang yang rela karyanya dinikmati se- 
cara gratis oleh orang lain dengan cara diambil 
secara elektronik. 

Ada beberapa strategi yang mungkin 
akan sangat membantu dapat mengisi Per- 
pustakaan digital, memang tidak semua 
strategi dapat di implementasikan dengan 
mudah. Beberapa pilihan strategi yang dapat 
kita gunakan antara lain adalah: 

Meminta semua tugas-tugas siswa dan 
mahasiswa agar dimasukkan dalam bentuk 


softcopy dan di-upload ke perpustakaan 
digital tersebut. Konsekuensi yang nanti- 
nya akan ditanggung adalah para guru/ 
dosen pemberi tugas tidak bisa memberi- 
kan tugas yang sama setiap semesternya 
supaya tidak dimungkinkan terjadi pla- 
giat antar siswa/mahasiswa. Juga harus 
dibuat mekanisme yang agak kreatif yang 
menyebabkan tugas setiap siswa berbeda 
satu dengan lainnya. 

Meminta semua laporan yang dibuat 
siswa/mahasiswa, misalnya laporan kerja 
praktek, laporan praktik lapangan, lapo- 
ran kuliah kerja nyata semua dibuat dalam 
bentuk softcopy dan dapat di-upload ke 
server KnowledgeTree. 

Salah satu situs perpustakaan umum 
yang mungkin akan sangat membantu 
dalam membangun isi perpustakaan digi- 
tal adalah Internet Public Library http:// 
www.ipl.org. 

Semoga tulisan ini dapat membantu 
mereka yang ingin mengembangkan per- 


pustakaan digital di sekolahnya. A 
Onno W. Purbo [onno@indo.net.id] 


ox Simple Search | Knowledgelree Mozilla Hretox 








File Edit View Go Bookmarks Tools Help <2 File Edit View Go Bookmarks Tools Help i 
Ka z > s e © A http://localhost/knowledgeTree/browse.php MH) O Go &@ z > 2 & © A http://localhost/knowledgeTree/search/simpleSearch.p k @ Go 
(Latest Release Notes | | Fedora Project |) Fedora Weekly News (Community Support (3 Fedora Core 5 » H Latest Release Notes || Fedora Project |) Fedora Weekly News (Community Support (3 Fedora Core 5 » 
O Your Company Logo Goes Here Knowledge Tree Ff O Your Company Logo Goes Here Knowledge Tree SF 
Update your configuration to include your own logo Document Management System Update your configuration to include your own logo. Document Management System 





Mi Browse Documents 


Ig Title ^ Created Modified 


Administrator : Preferences - Logout 


Dashboard 


you are here: browse » simple search 





No folders or documents in this location. 


0 items, 25 per page 





OSS 3.1 — Reguest created in 1.454s 


@ 2006 The Jam Warehouse Software (Pty) Ltd, All Rights Reserved — KnowledgeTree Version: 





© Administrator mode 
litte Horton bia ®© Administrator mode is 
= not currently enabled. 
Enable Admin Mode | j~ 
r 
Fr 
Fr 





Done 


Browse Documents DMS Administration 









a arsitektur-telkom-rakyat-06-2006.doc (28Kb) (BB 2006-08-05 20:39 
(8) ppt-3g-wimax-wifi-07-2006.ppt (971Kb) G 2006-08-05 20:39 

strategi-membangun-data-center-corporate-07-2006.rtf (13Kb) | (MB 2006-08-05 20:39 
@) tampilan-router-adsl-07-2006.doc (1Mb) (AB 2006-08-05 20:39 


4 items, 25 per page 









Administrator : Preferences - Logout 











Browse Folder. 


11/2006 = INFOLINUX 


Browse Simple Search. 


www.infolinux.web.id 





TUTORIAL WAJANBOLIC E-GOEN 


72 


alah satu cara untuk menghemat investasi peralatan akses ke Internet menggunakan 


peralatan wireless Internet adalah dengan teknik wajanbolic e-goen. Dengan teknik ini, biaya 


di sisi pelanggan dapat ditekan menjadi hanya sekitar Rp350.000,- saja, jadi jauh di bawah 


sebuah ponsel—tapi dapat digunakan untuk akses Internet kecepatan 54 Mbps! 


Teknik wajanbolic e-goen (http://pg.photos. 
yahoo.com/ph/gunpwk/my_photos) sangat 
kreatif dengan menggunakan USB WLAN, 
yang dimasukkan ke antenna kaleng, dan 
di-extend kabel USB-nya menggunakan ka- 
bel UTP dan sebuah wajan sebagai reflector. 

Sedikit penjelasan tentang teknik mem- 

buat wajanbolic e-goen ini dapat dibaca di 

situs Sejarah Internet Indonesia http://wiki- 

host.org/wikis/indonesiainternet/ pada link 

Wajanbolic e-goen. Detail material yang 

dibutuhkan untuk membuat wajanbolic e- 

goen adalah: 

@ Tutup panci atau wajan penggorengan 
yang cukup besar dengan diameter 70+ 
cm. 

@ Pipa Pralon 3” untuk feeder. 

@ Tutup pralon 3”: 2 buah. 

@ Pralon 1” buat support pemasangan Wifi 

USB, 

Tutup pralon 1”: 1 buah. 

Baut besar: 1 buah. 

Baut kecil: 1 buah. 


Aluminum tape, untuk melapisi pralon 


3” yg dipakai buat feeder. 
@ Rubber Tape, untuk nutup pipa listrik. 
@ Pipa listrik yg kecil (diameter 1 cm), un- 
tuk pelindung sambungan kabel UTP. 


Hardware yang butuhkan: 

@ USB WLAN, saya kebetulan mempunyai 
USB WLAN LevelOne & JAHT. 

@ USB 2.0 Extender cable, salah satu yang 
disarankan oleh Pak E-goen adalah ATen 
Model No. UE-250. 


11/2006 = INFOLINUX 


Beberapa ukuran yang perlu di perhati- 
kan adalah: 

@ Untuk wajan dengan kedalaman 20 cm, 
diameter 70 cm, maka titik fokus para 
bola kira-kira berada pada 15,3 cm. Un- 
tuk wajan yang berbeda ukuran diame- 
ter-nya maka titik fokus akan berbeda. 

@ Panjang pralon 3” yang harus ditutup 
rubber tape adalah 25cm. 

@ Total panjang pralon 3” yang dibutuh- 
kan adalah panjang fokus ditambah 
pralon yang ditutup rubber tape, jadi to- 
tal sekitar 41 cm. Titik fokus lebih kritis, 
jadi harus tepat di 15,3 cm, sementara 
rubber tape tidak kritis, jadi dapat lebih 
panjang. 

@ Posisi lubang untuk USB WLAN di 
pralon 3” adalah 8.3cm dari ujung pralon 
yang ber-rubber tape. 


File spreadsheet untuk menghitung ber- 
bagai dimensi antena ini dapat diambil di 
http://www.telkomspeedy.com di pojok Onno 
di sebelah kiri bawah, di bagian file, masuk 
ke folder /library-onno-eng/practical-guide-re- 
belnet/the-guide/wifi/. 

Gain antena wajanbolic e-goen ini cukup 
tinggi, sekitar 21-23dBi, dapat digunakan 
untuk menyambungkan sebuah rumah ke 
cccess point wireless dalam jarak 2-3 km 
dengan relatif mudah. 

Salah satu kesulitan dalam menggu- 
nakan USB WLAN adalah memperpanjang 
kabel USB ke komputer. Kabel USB WLAN 
bawaan biasanya sangat pendek kurang dari 


satu (1) meter. Untuk memperpanjang ka- 
bel USB WLAN ini agar komputer di dalam 
rumah dapat disambungkan ke antena Wa- 
janbolic yang berada di luar rumah dapat 
dilakukan dengan memperpanjang kabel 
USB menggunakan USB Extender, memo- 
tong kabel USB, dan menyambungkannya 
dengan kabel UTP. 

Kabel UTP mempunyai 8 kabel semen- 
tara kabel USB hanya ada 4 kabel. Kita perlu 
menyolder kabel sebagai berikut: 

@ USB warna putih ke UTP warna putih. 

@ USB warna hijau ke UTP warna hijau. 

@ USB warna merah ke 2 kabel UTP (dapat 
merah dan satu lagi yang lain). 

@ USB warna hitam ke sisa kabel UTP yang 
ada, supaya cukup arus yang besar. 


Kesulitan utama bagi penggunakan 
Linux untuk mengadopsi teknik ini adalah 
mencari driver USB yang cocok untuk USB 
WLAN yang digunakan. Saya kebetulan 
menggunakan USB WLAN LevelOne dan 
USB WLAN JAHT yang keduanya meng- 





Foto Wajanbolic e-goen. 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL WAJANBOLIC E-GOEN 


Atheros Wireless LAN) 28 GHZ, S GHZ, 2.4/5 GHZ, 802 118/b/q) B02, 11b/q) 802.11, Radio On a Chip, WLAN) Net mm memm 











File Edit View Go Bookmarks Tools Help w 
<a X 5> x 3 A ® http://www.atheros.com/RD/downloads/download_ZD ~) © Go 
M Latest Release Notes | | Fedora Project || Fedora Weekly News L Community Support (5 Fedora Core 5 » 





= WIRELESS FUTURE. UNLEASHED NOW." 





ATHEROS® 
COMMUNICATIONS 
| Products& | | | | 
About Us : Technology : Partners : NewsRoom : Investors : Careers 
Drivers: ZD1211 
BI 201201 
Windows (98/Me/2000/XP/Vista) 
BD z0D1202 
2012118 41300 | 802.11b/g | 2006-04-12 | 3.49MB 
BD 201212 
D 2012128 


Toman en Jero 


Website Driver WLAN Atheros. 


gunakan driver yang sama yaitu ZD1211 
dari Atheros. 
coba jelaskan teknik menginstalasi driver 
ZD1211 di Fedora Core 5 yang sudah saya 
modifikasi kernel-nya menggunakan kernel 


Pada kesempatan ini saya 


2.6.16.20. Saya belum sempat mencoba 
dengan kernel yang baru 2.6.17.11. 

Driver USB WLAN ZD1211 dapat di- 
ambil di http://www.atheros.com/RD/down- 
loads/download ZD1211.htm. Beberapa file 
yang mungkin menarik untuk diambil dan 
sangat membantu dalam proses instalasi 
ada di bagian Linux (kernel 2.4/2.6) adalah: 
@ Drvier2 6 0 0. 

@ WPA Supplicant. 
@ User Guide. 


Sebelum melakukan instalasi, cek apak- 
ah “echi-hcd” terinstal menggunakan perin- 
tah Ismod: 


# Ismod | grep ehci-hcd 


Pada umumnya distro Linux, ehci-hcd 
telah terinstal. Instalasi driver ZD1211 ti- 
dak sukar, yang perlu dilakukan adalah: 

# cp ZD1211LnxDrv_2_6_ 0 9.tar.gz 
/usr/ local src 

# cd /usr/local/src 

# tar zxvf ZDlelllnxDrv 2 6 9 
Q.tar.gz 

# cd /usr/local/src/ 
ZD1211LnxDrv_2_6 8 Ø 


Edit Makefile supaya menjadi sebagai 
berikut: 


www.infolinux.web.id 


E Contact/Support Vista_PreRelease |1 1 0 0 | 2006-03-08 sal B| 


















# if the kernel is 2.6.x, trun 
on this 

KERN 26-y 

KERNEL SOURCE-/usr/src/linux- 
2.6.16.20 


# if the kernel is 2.4.x, trun 
on this 

#KERN 24-y 

#KERNEL SOURCE-/usr/src/linux- 
2.4.26 


Bagi Anda yang mengunakan LevelOne 
/ JAHT, berarti anda membutuhkan driver 
ZD1211. Proses compile dan instal driver 
menggunakan perintah berikut ini: 

# make clean 

# make ZD1211REV B-9 

# make ZD1211REV B-9 install 
Anda yang membutuhkan 
ZD1211B, maka proses instal yang dilaku- 


Bagi 


kan adalah menggunakan perintah: 

# make clean 

# make ZD1211REV B-1 

# make ZD1211REV B-1 install 

wW 

Untuk melihat daftar USB WLAN yang 
membutuhkan ZD1211 & ZD1211b, dapat 
mengakses pada URL http://zd1211.ath. 
cx/ 

Setelah compile dan instal, jalankan per- 
intah depmod: 


# depmod 


Boot linux Anda. PC Anda secara otoma- 
tis mendeteksi USB WLAN, dan peralatan 
yang terpasang mulai dapat dioperasikan. 

Biasanya langkah pertama yang akan 
dilakukan adalah menscan frekuensi untuk 
melihat apakah USB WLAN yang kita guna- 
kan dapat memonitor frekuensi atau tidak. 
Perintah yang perlu dijalankan adalah: 

# iwlist scanning 


Contoh hasil sebuah proses scanning 
adalah sebagai berikut: 
# iwlist scanning 
ethl Scan completed : 
Cell @1 - Address: 
Q0:02:B3:35:42:71 
ESSID: ” SWADAYA- 


JAHT” 
Protocol: IEEE 
892.11bg 
Mode:Master 
Channel :1 
Encryption 
key:off 
Bit Rates:1 


Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 
6 Mb/s 
9 
Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s; 
36 Mb/s 
48 
Mb/s; 54 Mb/s 
Quality=86/100 
Signal level=-44 dBm 
Extra: Last 
beacon: 22@ms ago 
Cell @2 - Address: 
UUs 1O<BbsFCeUC eo 


ESSID: ”<hidden>” 
Protocol: IEEE 


802.11b 
Mode:Master 
Channel :1 
Encryption 
key: off 
Bit Rates:1 


Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s 
Quality=87/100 
Signal level=-42 dBm 
Extra: Last 
beacon: 248ms ago 


Ada beberapa informasi yang dapat kita 
lihat dari sebuah proses scanning. Misal- 


INFOLINUX = 11/2006 73 


TUTORIAL WAJANBOLIC E-GOEN 


nya, access point mana saja yang dapat 
dimonitor, kekuatan sinyal, kecepatan yang 
didukung, protokol yang digunakan, mode 
operasi access point, MAC address access 
point, dan lain-lain. 

Beberapa perintah yang akan membantu 
proses operasional USB WLAN yang terde- 
teksi sebagai ethO yang akan menggunakan 
Access Point dengan SSID NAMASSID, 
gateway 192.168.0.1, dan IP 192.168.0.2 
adalah sebagai berikut: 

# iwconfig eth9 essid NAMASSID 

# ifconfig eth9 192.168.0.2 

# route add default gw 
192.168.9.1 


Contoh hasil peritah iwconfig sesudah 
PC kita berasosiasi dengan access point NA- 
MASSID: 
# iwconfig 
ethd unassociated 
ESSID: ”NAMASSID” 

Mode: Managed 
Frequency=2.412 GHz Access Point: 
80:92:B3:35:42:71 

Bit Rate-54Mb/s Tx- 
Power:16 dBm 

Retry limit:15 RTS 
thr:off Fragment thr:off 

Encryption key:off 

Power Management:off 

Link Quality:@ Signal 
level:9 Noise level: 

Rx invalid nwid:9 Rx 
invalid crypt:@ Rx invalid frag: 

Tx excessive retries:9 
Invalid misc:309 Missed beacon:9 


Jika menggunakan DHCP dalam jaringan 
Wireless, maka dapat digunakan perintah 
berikut untuk mendapatkan konfigurasi IP 
secara otomatis: 

# dhclient eth9 


Membuat gateway Linux sederhana 
Setelah sambungan ke Internet terjadi de- 
ngan menggunakan WLAN USB ZD1211, 
sering kali kita ingin menyambungkan be- 
berapa komputer lain di belakang PC Linux 
agar dapat secara bersama-sama mengak- 
ses Internet. Teknik ini biasa digunakan di 
WARNET atau lebih di kenal hari ini seb- 
agai RT/RW-net. Ada beberapa teknik yang 
dapat digunakan, seperti: 


11/2006 = INFOLINUX 


@ Menggunakan Teknik Network Address 
Translation (NAT). 

@ Menggunakan Proxy Sguid. 

@ Menggunakan DHCP 
memberikan IP otomatis kepada client 
LAN. 


server untuk 


Tentunya bagi Anda yang berani 


mengeksplorasi teknologi, kita dapat 


mengembangkan sentral telepon VolP 
Rakyat sebagai bagian dari RT/RW-net yang 
kita kembangkan. 

Teknik Network Address 
tion (NAT) tidak sulit. Kita menggunakan 


fasilitas NAT yang telah tersedia perintah 


Transla- 


iptables yang ada di Linux. Bagi Anda yang 
memperoleh IP statik dari provider, maka 
dapat menggunakan perintah: 

# iptables -t nat -A 
POSTROUTING -o ethð -j SNAT --to 
192.168:168.34 


Di mana eth0 adalah USB WLAN dan 
IP yang diperoleh dari provider adalah 
192.168.168.34. Sedangkan bagi mereka 
yang memperoleh IP address dynamic dari 
provider, maka perlu menggunakan perintah: 

# iptables -t nat -A POSTROUTING 
-0 eth9 -j MASQUERADE 


Di mana eth0 adalah USB WLAN. 

Proxy Web server menggunakan Squid 
akan efektif di jaringan yang penggunanya 
sering masuk ke beberapa server tertentu, 
seperti www.friendster.com. Teknik meng- 
gunakan Proxy Squid yang sederhana adalah 
sebagai berikut: 

@ Instal Sguid pada saat kali pertama insta- 
lasi Linux atau melalui fasilitas Add/ Re- 
move Software. Biasanya ada di bagian Web 
Server. 

@ Aktifkan Sguid agar langsung beroperasi 
pada saat komputer start up. Menggu- 
nakan perintah: 


# chkconfig sguid on 


@ Ubah izin akses yang ada di file /etc/ 
sguid/sguid.conf agar workstation di 
LAN memperoleh izin menggunakan 
sguid. Perintah minimal sekali yang 


perlu diubah adalah: 
http access deny all 


menjadi: 


http access allow all 


Tentunya dengan mengubah perintah 
tersebut semua workstation menjadi dapat 
mengakses sguid proxy server yang kita gu- 
nakan, tanpa ada security apapun. Sangat 
disarankan untuk membaca-baca isi file / 
etc/sguid/sguid.conf utk mengerti berbagai 
teknik pembatasan yang ada. 

Hal lain yang perlu diaktifkan di sebuah 
gateway Linux adalah DHCP server yang 
memungkinkan gateway Linux memberi- 
kan IP address secara otomatis kepada 
workstation yang ada di LAN. Beberapa 
langkah minimal sekali yang perlu dilaku- 
kan untuk mengaktifkan DHCP Server 
adalah: 

@ Instal DHCP Server pada saat pertama 
kali instalasi Linux atau melalui fasili- 
tas Add/Remove Software. Biasanya ada 
di bagian Network Servers. 

@ Aktifkan DHCP Server agar langsung 
beroperasi pada saat komputer start up. 
Menggunakan perintah: 


# chkconfig dhcpd on 


@ Konfigurasi file /etc/dhcpd.conf, isikan 
format berikut: 


ddns-update-style interim; 
ignore client-updates; 


subnet 192.168.9.9 netmask 
205290520000 4 


# --- default gateway 

option routers 
192.168.0.1; # IP address LAN 
ethl 192.168.0.5 

option subnet-mask 
299129922 90003 

option nis-domain “domain. 
org”; 

option domain-name“domain. 
org”; 

option domain-name-servers 
202.159.32.2; # DNS ISP anda 


aer 


Bagi Anda yang merasa nekad dan in- 
gin bergabung ke dalam jaringan VolP 
Rakyat http://www.voiprakyat.or.id, Anda 
dapat menginstalasi sentral telepon VoIP 
di PC gateway Linux yang Anda gunakan. 
Ambil software softswitch Asterisk dari 
www.asterisk.org. A 

Onno W. Purbo [onno@indo.net.id] 


www.infolinux.web.id 





TUTORIAL FREENX 


76 


eknologi remote desktop cukup bermanfaat untuk user yang sering bekerja di lebih dari 


satu desktop PC. Salah satu aplikasi remote desktop yang cukup bagus adalah FreeNX. 


Selain bersifat free, aplikasi ini juga dapat menjalankan proses remote dengan cepat 


pada tipe koneksi dengan bandwidth yang rendah. 


Mungkin ada kalanya Anda ingin mengak- 
ses desktop Linux yang terdapat di rumah, 
saat sedang melakukan pekerjaan di kantor. 
Untuk melakukan hal ini, sudah terdapat 
beberapa aplikasi di Linux yang dapat kita 
manfaatkan (lihat rubrik “Utama” majalah 
InfoLINUX edisi 09/2006). Salah satu apli- 
kasi remote desktop yang cukup bagus un- 
tuk kita gunakan adalah FreeNX. 

FreeNX merupakan implementasi free 
software dari NX server yang berasal dari 
teknologi NX NoMachine. Teknologi NX 
diklaim dapat menghasilkan kecepatan ak- 
ses melalui koneksi WAN dengan bandwith 
rendah ke komputer yang ingin kita remote, 
sama halnya seperti kecepatan koneksi yang 
dilakukan dalam jaringan LAN. 

Untuk mempersingkat, langsung saja 
kita bahas langkah instalasi dan cara peng- 
gunaan NX Server dan NX client untuk 
melakukan proses remote desktop di suatu 
desktop Linux. 


Instalasi FreeNX 

Sebelum dapat melakukan remote desktop 
dengan NX Client, kita harus terlebih da- 
hulu menginstalasikan FreeNX yang akan 
bertindak sebagai NX Server di komputer 
yang ingin kita remote. Secara default, paket 
FreeNX tidak disertakan ke dalam sejumlah 
distro. Untuk itu, kita perlu mencari pa- 
ket FreeNX untuk distro yang sedang kita 
gunakan. Sebagai contoh dalam tulisan ini, 
pengguna distro Fedora Core 5 dapat meng- 
enablekan repositori Fedora Extras yang 


11/2006 = INFOLINUX 


terdapat pada file /etc/yum.repos.d/fedo- 
ra-extras.repo, kemudian jalankan perin- 
tah berikut untuk mulai menginstalasi. 

# yum install freenx 


Untuk pengguna distro Ubuntu Dap- 
per, tambahkan repositori di bawah ini ke 
dalam file /etc/apt/source.list. 
deb http://free.linux.hp.com/ 
~brett/seveas/freenx dapper- 
seveas freenx 
deb-src http://free.linux.hp.com/ 
~brett/seveas/freenx dapper- 
seveas freenx 


Berikutnya, jalankan perintah apt-get 


untuk menginstal freenx. 


# apt-get update 
# apt-get install freenx 


Satu hal lain yang terpenting, FreeNX 
sangat membutuhkan service SSH untuk 
dapat menjalankan NX. Jadi, pastikan pa- 
ket openssh sudah terinstal dengan baik 
pada sistem Anda. 


Instalasi NX Client 


Setelah FreeNX yang bertindak sebagai nx- 
server sudah dapat terinstalasi dengan baik, 
berikutnya kita akan menginstalasi NX Cli- 
ent. Untuk pilihan aplikasi NX Client yang 
akan digunakan, kita akan menggunakan 
aplikasi NX Client yang dibuat oleh NOMA- 
CHINE (http://www.nomachine.com). 
Aplikasi NX Client buatan NOMACHINE 


ini sudah dapat berjalan di berbagai plat- 

form. Beberapa platform yang disupport, 

di antaranya Windows, Linux, MacOS, dan 

Solaris. 

Sebagai contoh, di sini akan dijelaskan 
langkah instalasi untuk distro berbasis 
Debian paket dan RPM paket. Jika pada 
saat instalasi paket tersebut dependencies 
dengan paket yang lainnya, instalasikan ter- 
lebih dahulu paket yang dibutuhkan. 

@ Untuk instalasi NX Client di sistem ber- 
basiskan paket Deb (Ubuntu, Debian, 
Xandros), Anda dapat menginstalasi- 
kan paket NX Client untuk Debian yang 
telah kami sertakan pada DVD InfoLI- 
NUX edisi ini. Untuk menginstalasinya, 
cukup jalankan perintah berikut. 

# dpkg -i nxclient_2.0.0-98_ 

1386.deb 


@ Untuk instalasi NX Client di sistem ber- 
basiskan paket RPM (Mandriva, SuSE, 
Fedora, RedHat), cukup jalankan perin- 
tah berikut untuk dapat menginstalasi 
aplikasi NX Client.Paket ini juga telah- 
kami sertakan dalam DVD InfoLINUX 
edisi ini. Untuk menginstalasinya, cukup 
jalankan perintah berikut. 

# rpm -ivh nxclient-2.9.9- 


98.1386.rpm 


Memulai proses remote 

Pada langkah ini kita akan mulai mencoba 
melakukan proses remote desktop dari PC 
yang sudah terinstal NX Client ke kom- 


www.infolinux.web.id 


NX tauhk@examplercom:1000TesENXKA (rb Edition) 


$ AOE Places S ® AisleRiot Solitaire 
S Accessories 


<} Games 

b> Graphics 

& Internet 

& Office 

$ Other 

Ss Programming 
Sound & Video 


Y 
$$ Five or More 


a Four-in-a-Row 
| (Gl FreeCell Solitaire 
? & Frozen Bubble 
Pi GCompris Administration 
B System Tools , 22 lagno 
B Add/Remove Software G Klotski 
& Mahjongg 
& Mines 
(Op Nibbles 
© OpenTTD 
B Penguin Commander 
CA PPRacer 
s Robots 
88 Same GNOME 
A Sudoku 


Ba 


IA Blackjack 


| =F GCompris Educational suite 











€ Applications Actions B20 JE [taufiket|@ [Fedorani| [fhomeyte| = [test kond[ [Untitled Ih NX - taufi : Fri 29 Sep, 7:30 AM Q) 3m 


Tampilan remote desktop connection dari PC-2 yang menjalankan Debian Sarge, ke PC- yang menjalankan Fedora Core. 


puter yang sudah terinstal NX Server. Se- 

bagai contoh, PC-1 yang akan di-remote, 

dan PC-2 yang akan melakukan proses re- 
mote memiliki data sebagai berikut. PC-1 

(IP : 192.168.2.1, user : taufik, password : 

test123). PC-2 (IP : 192.168.2.3, user : su- 

priyanto, password : test567). 
Untuk melakukan proses remote, laku- 
kan sejumlah langkah berikut. 

@ Login sebagai root, kemudian tambah- 
kan nama user dan beri password di 
nxserver untuk user taufik. 

# nxserver --adduser taufik 


# nxserver --passwd taufik 


@ Copykan file client.id dsa.key ke user 
supriyanto di PC-2 dengan menggu- 
nakan scp. Biasanya file client.id dsa. 
key berada pada direktori /etc/nx- 
server atau /var/lib/nxserver/home/. 
ssh/. Perintah berikut akan meng-copy 
file client.id dsa.key ke home directori 
user supriyanto di PC-2. 

# scp client.id dsa.key supriya 
nto@192.168.2.3:~/ 


Selanjutnya kita akan beralih ke PC-2. 
Pertama, jalankan aplikasi NX Client. 


$ nxclient & 


(Note: sesuaikan dengan letak binary 
nxclient di sistem Anda). 


@ Saat kali pertama menjalankan NXCli- 


www.infolinux.web.id 


ent, akan muncul halaman wizard yang 

akan menuntun Anda untuk melakukan 

sejumlah konfigurasi. 

e Pada bagian Session, Isikanlah nama 
sesi, host, dan jenis koneksi. Khusus 
untuk host, isikan dengan alamat IP 


atau nama domain komputer yang 





TUTORIAL FREENX 


ingin di-remote. 

e Pada bagian Desktop, pilihlah desk- 
top yang digunakan. Pilih juga uku- 
ran layar untuk remote desktop yang 
Anda inginkan. 

e Sebuah layar login akan ditampilkan. 
Tekan tombol Configure, dan pada 
Tab General, klik tombol Key. Dari 
situ, klik tombol Import, lalu arah- 
kan ke file client.id dsa.key yang tadi 
telah kita copykan ke user supriyanto 
di PC-2. Setelah proses import sele- 
sai, klik tombol Save. 

e Dari layar login, masukkan username 
dan password user di PC-1. Dalam 
contoh ini username adalah ‘taufik’ 
dan password ‘test123’. 


@ Tunggu beberapa saat. Setelah proses 
inisialisasi selesai, maka kita dapat 
segera bekerja secara remote. (Catatan: 
pastikan kalau user yang ingin Anda re- 
mote, sedang berada dalam modus X). 


Demikian tutorial singkat mengenai re- 
mote desktop dengan FreeNX. Akhir kata, 
selamat mencoba! A 

Supriyanto [supriyanto@infolinux.co.id ] 


CYBER Bld 10th Floor 
Jl.Kuningan Barat no.8 Jakarta 12710 


Phone.(021)5268000 Fax.(021)5266444 
http:/ /www.cakraweb.com - info@cakraweb.com 


INFOLINUX = 11/2006 77 


Kuisioner InfoLINUX 


Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini yang sesuai dengan hati Anda. 


TENTANG LINUX 


Seberapa sering Anda menggunakan Linux: 
1. Saya pengguna Linux sejati 

2. Ketika bekerja 

3. Hanya di rumah 

4. Sewaktu-waktu kalau ingin 

5. Lainnya, ... 


Perkembangan Linux saat ini: 
1. Sudah semakin baik 

2. Masih kurang populer 

3. Kebanyakan distro 

4. Instalasi masih susah 

5. Lainnya, ... 


Linux sebaiknya di masa depan 
1. Tetap free 

2. Permudah instalasi 

3. Perbanyak game Linux 

4. Perlulas dukungan hardware 
5. Lainnya, 


Distro Linux favorit Anda: 
Fedora Core 

Mandriva Linux 

SUSE Linux 

Ubuntu 

Lainnya, ... 


Ae ae 


Distro Linux dari Indonesia favorit Anda: 
1. Waroeng IGOS 

2. BlankOn 

3. PC Linux 

4. IGOS Desktop 

5. Lainnya, ... 


Window manager favorit Anda: 
Blackbox 

Gnome 

IceWM 

KDE 

Lainnya, ... 


ae ane el al 


Dapatkan hadiah-hadiah menarik seperti: 
Motherboard, Video Card, Speaker Aktif, 
MP3 Player, dan SUSE Linux 10.1 Box 
untuk 16 orang pemenang! 

SONIC 





TRUST YOUR EARS! 


Caranya: 


Kirimkan jawaban-jawaban dari kuisioner di atas pada sebuah Kartu Pos paling lambat 1 Januari 2007 ke: 


EgS ELITEGROUP Wany NEXUS 


Aplikasi Office Suite favorit Anda: 
1. KOffice 

OpenOffice.org 

StarOffice 

GnomeOffice 

. Lainnya, ... 


NP LN 


Browser Internet favorit Anda: 
1. Firefox 
2. Kongueror 
3. Opera 
4. Mozilla 
5. Lainnya, ... 


Aplikasi e-mail client favorit Anda: 
1. Evolution 

2. Kmail 

3. Mozilla 

4. Thunderbird 

5 


. Lainnya, ... 


plikasi multimedia video favorit Anda: 


A 

1. MPlayer 
2. Real Player 
3. Totem 

4. Xine 

5. Lainnya, ... 


Aplikasi multimedia audio favorit Anda: 


1. Amarok 
2. JukeBox 
3. Rhythmbox 
4. XMMS 
5. Lainnya, ... 


plikasi database favorit Anda: 


PostgreSQL 


A 
l. 
2. MySQL 
3 
4 
5. Lainnya, ... 


Get Reaay to Connect 


Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430 


raram a MSI 





www.gudanglinux.net 


TENTANG INFOLINUX 


Anda mengetahui InfoLINUX dari: 
1. Teman 

2. Informasi Internet 

3. Lihat di toko buku atau kios 

4. Iklan koran atau majalah 

5. Lainnya, ... 


Memperoleh InfoLINUX dari: 
1. Berlangganan 

2. Beli eceran 

3. Pinjem dari teman 

4. Ketemu dijalan 

5. Lainnya, ... 


Penampilan InfoLINUX saat ini: 
1. Memuaskan 

2. Baik 

3. Cukup 

4. Kurang 

5. Lainnya, ... 


Yang kurang dari InfoLINUX: 
1. Kurang murah 

2. Kurang tebal 

3. Kurang jumlah rubrik 

4. Kurang pembahasan pemula 
5. Lainnya, ... 


Rubrik yang kali pertama dibaca: 
1. Utama 
2. Tutorial 
3. Alternatif 

4. Praktik Instan 
5. Lainnya, ... 


Topik bahasan favorit Anda: 
1. Administrasi 

2. Database 

3. Networking 

4. Programming 

5. Lainnya, ... 






MICRO-STAR INTERNATIONAL 








ROUTER & BRIDGES 
3C0M 3CRWE675075 3Com 11a/b/g Wireless Work Group Bridge 


10/100 MBPS SWITCH 
3C0M 3016471 SuperStack III Baseline 10/100 Switch 24port, Unmanaged 





3C0M 3CRWEASYG73 Outdoor 802.119 54Mbps Wireless Building to Building 
Bridge - International 


3COM 3016475BS Baseline Switch 2226 (24 10/100, 2 Dual Purpose Gigabit) 





3C0M 301670108 OfficeConnect Switch 8 port with Gigabit Uplink 





ALLIED TELESYN AT-MC601 10 MBPs Extended Ethernet Operation over 
phone-grade, twisted-pair, wiring (CAT1, 2, 3) at distances up to 1.2Km or 
4,000 feet (Cable Not Included) 


SCOM 3016790 OfficeConnect Switch Sport 10/100Base-T, Autosensing 





3C0M 3016792 OfficeConnect Dual Speed Switch 16 port 10/100 BaseT 





SCOM 3016794 OfficeConnect Switch Sport 10/100Base-T, Autosensing 





ALLIED TELESYN AT-MC602 10 MBPs Extended Ethernet Operation over 
phone-grade, twisted-pair, wiring (CAT1, 2, 3) at distances up to 1.2Km or 
4,000 feet (Cable Not Included) 


3C0M 3017204 SuperStack 3 Switch 4400 48 port 
3COM 3017206 SuperStack 3 Switch 4400 24 port 10/100, Manageable 
(8 stack) 





BELKIN F5D7233 Wireless Travel 54G Router 


ALLIED TELESYN AT-8024 24 port 10/100, Manageable, Stacking 





CISCO 1721 10/100BaseT Modular Router with 2 WAN slots, 32M Flash/ 
64M DRAM 


ALLIED TELESYN AT-8024GB 24 port 10/100 + 2 x GBIC Slots , Manageable, 
ATEN AF241 Bi-tronics Parallel Auto Switch (2 input to 1 output) 





CISCO 1751-V 10/100 Modular Router with Voice,32Flash/96DRAM 


CISCO WS-C2948G-GE-TX 48Ports 10/100/1000 + 4 SFP Port 





CISCO 1760 10/100 Modular Router with 4 slots,19-in Chassis,32Flash / 
64DRAM 


CISCO WS-C2950-12 12 port, 10/100 Autosensing, Autonegotiating 
Catalyst Switch 





CISCO 1841-11 1841 bundle with WIC-1DSU-T1-V2, IP Base, 32MBFLASH / 
128MB DRRAM 


CISCO WS-C2950G-24-EI 24Ports 10/100Mbps, 2 GBIC slots, Enhanced Image 








CISCO 1841-T1SEC/K9 1841 Security Bundle with WIC-1DSU-T1-V2, 
Advance Security, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


CISCO WS-C2950G-48-EI Catalyst 2950, 48 Ports 10/100 with 2 GBIC slots, 
Enhanced Image 





CISCO WS-C2950ST-8-LRE 8-port 2950-based Long Reach Ethernet Switch 





CISCO 2611XM Dual 10/100 Ethernet Router with Cisco IOS IP, 32Flash / 
128DRAM 


CISCO WS-C2950T-24 24 Ports 10/100Mbps with 2 10/100/1000BASE-T ports, 
Enchanced Image 





CISCO 2651XM-V CISCO2651XM, AIM-VOICE-30, IOS IP Voice 12.3(4)T, 
32Flash / 256DRAM 


CISCO WS-C3550-24-SMI 24 Ports 10/100 with 2 GBIC slots, Enhanced Image 





CISCO WS-C3750-24TS-S 10/100 Ports + 2 SFP Standard Multilayer Image 





CISCO 2801 2801 Router AC Power, 2FE, 4slots (2HWICs), 2AIMS, IP BASE, 
64MB FLASH / 128MB DRAM 


CISCO WS-CE500-24LC 24Ports 10/100 and 2Ports 10/100/1000BASE-T or 
SFP uplinks, GUI software 





CISCO 2811 2811 with AC Power, 2FE, 4HWICs, 2PVDMs, 1NME, 2AIMS, 
IP BASE, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


CISCO WS-CE500-24T1T 24 Ports 10/100BASE-T and 2 Ports 10/100/ 
100OBASE-T uplinks, GUI software 


US$ 





CISCO 2811-HSEC/K9 2811 Security Bundle, AIM-VPN-EPII-PLUS, Advance IP 
Service, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


CISCO WS-CE500G-121C 8Ports 10/100/1000BASE-T and 4Ports 10/100/ 
1000BASE-T or SFPs, GUI software 


USS 





CISCO 2821 2821 with AC Power, 2GE, 4HWICs, 3PVDM, 1NME-X, 2AIM, IP 
BASE, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


D-LINK DEF-3526 24 Ports, 100 Base-Fo 


USS 








CISCO 2821-HSEC/K9 2821 Security Bundle, AIM-VPN-EPII-PLUS, 
Advance IP Services, 64MB FLASH / 256MB DRAM 





CISCO 2851 2851 with AC Power, 2GE, 4HWIC, 3PVDM, INME-XD, 2AIM, 
IP BASE, 64MB FLASH / 256MB DRAM 





CISCO 3725 3700 Series, 2-Slot, 2 FE, Multiservice Router 32Flash / 256DRAM 


D-LINK DES-1005D/E 5 port UTP, 10/100Mbps , Auto-sensing, Unmanaged 
D-LINK DES-1008D/E 8-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Unmanaged 
D-LINK DES-1016D/E 16-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Unmanaged 
D-LINK DES-1024R+/E 24-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Unmanaged 
D-LINK DES-1026G/E 24 port 10/100 Mbps, Auto-sensing, 2 port 10/1000 Mbps 
Auto-sensing, Unmanaged 


USS 
USS 
USS 
USS 
USS 





CISCO 3745 3700 Series, 4-Slot, Dual FE, Multiservice Router 32Flash / 256DRAM 





CISCO 3825 3825 with AC PWR, 2GE, 1SFP, 2NME, 4HWIC, IP Base, 64MB 
FLASH / 256MB DRAM 


SMC FS5 EZ Switch™ 10/100 Ezswitch 5 Ports 10/100 Mbps Utp, Full Duplex, 
Non Managable 


USS 





TRENDNET TE100-S16 16-port 10/100Mbps N-Way Switch (Rack Mount) 





CISCO 3845 3845 with AC Power, 2GE, 1SFP, 4NME, 4HWIC, IP Base, 64MB 
FLASH / 256MB DRAM 


TRENDNET TE100-832-- 32-port 10/100Mbps N-Way Switch with Fiber Slot 
(Rack Mount) 





CISCO 801 ISDN/Ethernet Router, One 10BASE-T (RJ-45), One ISDN BRIT 
S/T (RJ-45 connector) 


TRENDNET TE100-S5P 5-port 10/100Mbps N-Way Mini Switch (Plastic Case) 








CISCO 803 ISDN BRI/Ethernet Router , 4-port Hub 10BASE-T (RJ-45) , 
One ISDN BRI S/T, Two RJ-11 





CISCO 805 Bundle CISCO 805 + CAB-SS-V35MT 


FIBRE / GIGABIT 
3C0M 3016478 3Com Baseline(r) Switch 2816 , 16-port, 10/100/1000Mbps, 
3C0M 3017700 Superstack 3 Switch 4900, 12x 100/1000baseT 





USS 
USS 





CISCO 837-K9 Cisco 837 ADSL Router 


3COM 3017701 SuperStack 3 Switch 4924 (24x100/1000Base-T Port) 


USS 





CISCO 851W-G-A-K9 Dual Ethernet Security Router 802.119 FCC compliance 





LINKSYS BEFSR41 BroadBand Router, 4-port UTP, 10/100Mbps Switch LAN, 
1-port WAN, 10Mbps DSL/Cable 


3C0M 3017706 SuperStack 3 Switch 4950 12 ports 10/100/1000 Base T, 
6 ports 1000 Base SX, 6 GBIC Slots 


USS 





SCOM 3017714 SuperStack 3 Switch 4900 4 Slot GBIC Module 


USS 





LINKSYS BEFSR81 BroadBand Router, 8-port UTP, 10/100Mbps Switch LAN, 
1-port WAN,10Mbps, DSL/Cable 





LINKSYS BEFSX41 EtherFast Cable DSL Firewall router w/ 4-port switch 
LINKSYS RT31P2 Broadband Router with 2-phone ports for Voice-over-IP 


ALLIED TELESYN AT-GS924GB 24 ports, 10/100/1000TX + 2 Gbic expansions, 
CISCO WS-C2950T-48-SI 48 Ports 10/100 Mbps and 2 ports 10/100/ 
100OBASE-T uplinks, Standard Image 


USS 
USS 





CISCO WS-C2970G-241-E 24 Ports 10/100/1000T Enhanced Image 


USS 





LINKSYS RVO82 VPN Router 2 port WAN 8 port RJ45, load balancing 





TRENDNET TW100-BRF114U DSL/Cable Firewall Router /w 4-port Switch / 
w USB Print Server 


CISCO WS-C3560G-48TS-S Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP 
Standard Image 


USS 





D-LINK DES-3226S/E 24 port 10/100/1000Mbps, Stackable 


USS 





TRENDNET TW100-BRM504 ADSL Modem + Firewall Router /w 4-port Switch 





TRENDNET TW100-BRV204 DSL/Cable Broadband VPN Firewall Router / 
w 4-port Switch 


D-LINK DGS-1008D/E 8 port 10/100/1000Base-T, Auto-sensing, Auto-MDI-X, 
Stand-alone, Unmanaged, Desktop 


USS 





LINKSYS SD2005 5-Port , 10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit Switch 


USS 





TRENDNET TW100-BRV304 DSL/Cable Broadband advanced VPN Firewall Router 
/w 4-port Switch 


LINKSYS SD2008 8-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit 


USS 





LINKSYS SR2016 16-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit 


USS 





TRENDNET TW100-S4W1CA 10/100Mbps DSL/Cable Broadband Router / 
w 4-port Switch 





11/2006 = INFOLINUX 


LINKSYS SR2024 24-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit 


USS 





TRENDNET TEG-S41SX 5-port (4 x 10/100/1000, 1 x Mini GBIC) Gigabit Switch 


www.infolinux.web.id 





USS 





WIRELESS LAN 
2WIRE 802.119 USB Wireless Adapter USB Wireless Adapter, Wireless IEEE 
802.119, 2.4GHz, Data Rate 54Mbps 


MODEM 
2WIRE 1070 1-Port ADSL Modem Router USS 





2WIRE 1700HG 4-Port ADSL Modem Router, IEEE802.11g Wireless Access Point USS 





3C0M 3CRDAG675B 11a/b/g Wireless PCI Adapter 54 Mbps 





3C0OM 3CRGPC10075 OfficeConnect Wireless 54Mbps 11g PC Card 


3COM 3CRWDR101A-75 3Com OfficeConnect ADSL Wireless 54 Mbps 11g USS 89 
Firewall Router 





COM 3CRGPOE10075 OfficeConnect® Wireless 108Mbps 11g PoE Access Point 


ALLIED TELESYN AT-AR236E ADSL Modem, Router 1 Port 10/100 Mbps USS 93 





3COM 3CRSHPW196 Airconnect 11Mbps Wireless LAN PCMCIA w/ XJack Antenna 





SCOM 3CRTRV10075 OfficeConnect Wireless 54Mbps 11g Travel Router 


ALLIED TELESYN AT-AR256E ADSL, Router, RJ-11 4-Port 10/100 TX, Net USS 95 
Firewall ADSL 2/2 Plus 





3C0M 3CRUSB200/5 OfficeConnect Wireless 11g USB Adapter 108 Mbps 


CISCO CISCO857-K9 ADSL SOHO Security Router USS 40 





SCOM 3CRWE454G72 OfficeConnect Wireless 11g Access Point 54 Mbps 


LINKSYS AG-241 Modem ADSL VPN 4 Port USS (3 





SCOM 3CRWE5546G/2 OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Gateway 54 Mbps 


LINKSYS BEFCMU10 EtherFast Cable Modem with USB & Ethernet Connection USS 85 





COM 3CRWE725075 AP7250 802.11g Access Point 


LINKSYS WAG354G Wireless-G ADSL Gateway USS 95 





ALLIED TELESYN AT-WA3404 11 Mbps SOHO Access Point with 4 10/100TX 


MOTOROLA SURFboard® SB5101 Cable modem Docsis 2.0 USS 110 





ALLIED TELESYN AT-WCP200G 54Mbps, IEEE802.11g, Wireless PCI Adapter 


PROLINK Hurricane 9000P Modem ADSL 4 port USS 18 





BELKIN F5D7011ak Wireless Notebook Network Card, 125Mbps, 802119 





BELKIN F5D7231ak4 Wireless DSL/Cable Router -SOC, 124Mbps, 802.119 


VIGOR 2600G 4 Port ADSL Router with 802.119 and 802.11b Wireless LAN Rp 3.000.000 
Access, USB Printer Port 





BELKIN F5D7330uk 802.119 Wireless Ethernet Adapter, Ideal for Gaming Console 


VIGOR 2700GE 4 Port ADSL Router, Wireless AP Rp 2.200.000 





BELKIN F5D7633uk4A ADSL2+ Modem with High-Speed Mode Wireless-G Router, 
125Mbps 


ZYXEL 660 ADSL Modem, 1 Port Rp 990.000 





GROWELL GW1033C CDMA Modem, CDMA Protocol 2000 1x with R-UIM Rp 2.340.000 





BELKIN F5D8000ak Wireless Pre-N Desktop Network Card 





BELKIN F5D8010ak Wireless Pre-N Notebook Network Card 


SONY ERICSSON GC 79 GSM/GPRS Modem, Wireless LAN PC Card, 115 Kbps, Rp 1.490.000 
SMS & Fax 





BELKIN F5D8230-4 Wireless Pre N Router 





D-LINK DSA-3100/E Hot Spot Gateway for Wireless Internet Connection 


SPEEDUP3G SU-5100P CDMA Modem, CDMA Protocol 2000 1x with R-UIM Rp 1.450.000 
Optional, 153,6 Kbps 





D-LINK DWL-2100AP/E 108/54Mbps (802.119) Wireless LAN Access Point with 
1 Removeable Antenna, 1-port UTP 10/100Mbps, Manual CD + Power Supply + 
UTP Cable Included 


SPEEDUP3G SU-5100U Wireless USB CDMA Modem External, CDMA 2000 1x RP1.550.000 
With R-UIM, 153,6 Kbps 





ZTE MC315 CDMA Modem, CDMA Protocol 2000 1x with R-UIM Optional Rp 1.490.000 





D-LINK DWL-G122 Wireless LAN USB Adapter, 54Mbps 


ZTE MG870 CDMA Modem, CDMA2000 1X Modem, 153.6 Kbps Rp 1.490.000 





D-LINK DWL-G510 Wireless IEEE802.11g, PCI Adapter, 2,4 Ghz, Data Rate 54 
Mbps, Indoor, Outdoor 








LINKSYS WMP54G IEEE802.119, PCI Card for Desktop 





LINKSYS WPC11 Wireless Network PC Card 


FIREWALL 
3COM 8CR860-95 OfficeConnect Secure Router 





LINKSYS WPCS1AB Wireless PCMCIA, 54 Mbps 


3COM 8CR870-95 OfficeConnect VPN Firewall 





LINKSYS WPC54GS Wireless-G Notebook Adapter with Speedbooster 


CISCO PIX-1FE= One 10/100 Mbps Ethernet Interfaces, RJ45 





LINKSYS WRT54GS Wireless G Broadband + Router, Speed Booster 


CISCO PIX-501 PIX 501 Firewall 





LINKSYS WUSB54G Wireless-G USB Network Adapter 


CISCO PIX-501-BUN-K9 PIX 501 3DES Bundle (Chassis, Software, 10 Users, 3DES) 





LINKSYS WUSB54GP WIRELESS-G USB NETWORK ADAPTER 


CISCO PIX-515E-R-BUN PIX 515E Chassis, Restricted software, 2 FE Ports 





LINKSYS WUSBF54G Wireless-G USB Network Adapter 





SMC 2304WBR-AG EZ Connect Universal a/g Wireless Broadband router, 4 switch 
port 10/100 UTP Auto MDIX, 1 port UTP for ADSL or Cable modem connection 


KENSINGTON Personal Firewall for Notebooks (64183) USB Firewall with Application 
Control 








SMC 2435W Wireless PC Card Turbo 11/22 Mbps 


NOKIA IP130 3 x Integrated 10/100 Ethernet ports, 2 x Serial ports (auxiliary 
and console), 256 MB RAM + Essential,1Yr,IP130 (Mandatory) 





SMC 2555W-AG Elite Connect Universal 2.4GHz/5GHz Wireless Access Point, 
Support PoE 64/128/152-bit WEP encryption, IEEE 802.1x authentification access 
control with key rotation 


ZYXEL ZyWALL 2 Firewall + 2 VPN connection 





ZYXEL ZyWALL 2WE Firewall + 2 VPN connection embedded with one ZyAIR 








SMC 2662W V.4 EZConnect Wireless USB Adapter, 11Mbps 2.4GHz DSSS 
(Direct Sequence Spread Spectrum), dual dipole antenna, 64/128-bit WEP 

SMC 2835W EZConnect G Wireless 32 bit Cardbus Adapter 11/54 Mbps, 2.4GHz 
IEEE 80211g 


B-100 PCMCIA Card 





PRINT SERVER & PRINT ADAPTER 
BELKIN F1UP0001uk 54Mbps 802.11g Wireless 2-Ports Print Server 





BELKIN F81031uk Bluetooth USB Printer Adaptor 





SMC 7804WBRA Wireless-G ADSL Barricade Router/Bridge Modem, 4 port 10/100 
UTP, Compliant with 8Mbps downstream and 640Kbps upstream, Compliant with 
1.5Mbps downstream and 512Kbps upstream, IEEE 802.119 54Mbps Access Point, 
Supports RFC2364 PPPoA, RFC2516 PPPoE, RFC1483 encapsulation 


D-LINK DP-300U/E 1-port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, 2-port Parallel Printer, 





1-port USB Printer Port 
D-LINK DP-301P+/E 1 Port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, 1 Port Parallel Printer 








SMC WMR-AG EZ-Stream Universal 2.4GHz/5GHz Wireless Multimedia Receiver 





11/54Mbps, IEEE 802.119, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b compliant, built in antenna 


D-LINK DP-G321 1-port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, 1-port Parallel Printer, 
2-port USB Printer Port, High Speed 2.4GHz (802.11g) Wireless Multi-Port Print 
Server 





TRENDNET TEW-401PC+ 125/54Mbps 11g Wireless PC Card 





TRENDNET TEW-403PI+ 125/54 Mbps, IEEE802.11g Wireless PCI Adapter 


HP J3263A JetDirect 300X -10/100Base-TX External 1 port with 2MB flash memory & 
JetAdmin software 





TRENDNET TEW-410APB+ 125/54Mbps 11g Wireless Access Point with Bridge 





TRENDNET TEW-423PI 54Mbps, IEEE802.11g Wireless PCI Adapter 


HP J3265A JetDirect 500X -Token Ring Enables connection of any 3 parallel printer to 
connect to 10/100TX network. Except GDI printers. 





TRENDNET TEW-424UB 54Mbps 11g Wireless USB Adapter 





TRENDNET TEW-432BRP 54Mbps 11g Wireless SPI Firewall Router with 4-port 
Switch 


HP J4100A JetDirect 400N -10/100TX, 10Base2 1 Port UTP, 10/100Mbps, 1 Port 
arallel Printer 





INFOSMART INPS100U Fast Ethernet Print Server 10/100 MBps, Single USB Port 





TRENDNET TEW-435BRM 54Mbps Wireless ADSL Modem Firewall Router /w 4-port 
Switch 


INFOSMART INPS300 Fast Ethernet Print Server 10/100 MBps, 3 Parallel port 





INFOSMART INPS3OOU Fast Ethernet Print Server 10/100 MBps, 2 USB and 1 Parallel 





TRENDNET TEW-IA040 Indoor Omni Antenna (4dBi) 





TRENDNET TEW-IAO6D Indoor Directional Antenna (6dBi) 


LINKSYS PPSX1 EtherFast 10/100 1-Port PrintServer: 1 10/100 RJ-45 Port, 1 Parallel 
Port (Bi-Directional) 





TRENDNET TEW-OA24D Outdoor Directional Antenna (24dBi) 


www.infolinux.web.id 








PSUS4 Print Server for USB with 4-Port Switch 


INFOLINUX = 11/2006 79 







InfoLINUX 12/2006 


LINUX Terbit 


EDISI M ENDATANG 1 Desember 2006 















Memahami CMS dalam Mengintegrasikan Samba dengan 
Lingkungan Linux Fedora Directory Server 
Mempelajari konsep Content Management System, Memperkenalkan FDS dan memanfaatkannya 
serta mengenali beberapa tool CSM terbaik yang sebagai alternatif OpenLDAP yang menawarkan 
berbasis Linux. kemudahan instalasi dan administrasi. 











© xnietan Packet, 2005 
AN Foch ty Rasa ved 
‘Pingus 








Content Management System 


Usernsve 






































Trik Pengaturan Filesystem Linux | Membangun Text User Interface 
Secara Intranet dengan SSHFS dengan ncurses 


Bagaimana mengatur agar direktori Home dapat Menciptakan user interface ringan yang sangat 


diakses dari komputer lain dalam satu jaringan? cocok bagi kebutuhan konfigurasi server. 


Topik-topik pada edisi mendatang masih mungkin berubah. 


82 11/2006 m INFOLINUX www.infolinux.web.id 


